TABLOID MINGGUAN - EDISI NO. 20 

TERBIT PADA HARI SENIN 

9 DESEMBER 2019 

RplO.OOO/eks | 12 Halaman 


Kebanggaan Anak Negeri 



Inpex Eradian Tanimbar 



SAUMLAKI - Presiden Direk¬ 
tur (Presdir) Perusahaan Minyak 
dan Gas (Migas) asal Jepang, Inpex 
Corporation, Akihiro Watanabe 
melakukan kunjungan kehormatan 
ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 
Provinsi Maluku pada Senin (2/12). 

Kedatangan Watanabe ke Tanim¬ 
bar merupakan kunjungan resmi 
pertama yang dilakukan sejak di¬ 
rinya didaulat memimpin Inpex 
Masela pada awal 2019. 

Menurut Manager Communica- 
tion & Relations Inpex Masela, Ltd. 
Puri Minari, kedatangan presdir 
merupakan kunjungan kehormatan 
ke Bapak Bupati yang sempat ter¬ 
tunda di bulan lalu. “Kunjungan 
ini untuk mempererat hubungan 
yang telah terjalin antara SKK Mi¬ 
gas, Inpex dan Pemda Kepulau¬ 
an Tanimbar untuk mendukung 
pengembangan proyek LNG Aba¬ 
di,” ujar dia pada Kamis (5/12). 

Diungkapkan dalam pertemuan 
tersebut. Presdir Watanabe sangat 
mengapresiasi sambutan hangat dari 
Bupati Tanimbar Petrus Fatlolon. 

Presdir juga, kata Minari menyimak 
dan mencatat semua aspirasi mas- 
yarkat Tanimbar yang disampaikan 
oleh Bupati Fatlolon dihadapan SKK 
Migas dan manajemen Inpex.“Baik 
tentang situasi setempat, dukun¬ 
gan ke dan harapan masyarakat 
dari proyek LNG Abadi,” ujar dia... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 


Dubes Promosi Wonderftil Indonesia 


SAUMLAKI - Persekutuan Per¬ 
saudaraan Maranatha yang merupa¬ 
kan wadah anggotanya berasal dari 
Kota Ambon dan Maluku Tengah 
di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 
Provinsi Maluku menggelar per¬ 
ayaan Natal persekutuan basudara 
pada Kamis (5/12). 

Ketua Gereja Protestan Maluku 
(GPM) Klasis Tanimbar Selatan 
(Tansel), Pdt. Lenny Rangkoratat 
Bakarbessy, S.Tb dalam pesan dan 
kesan natal mengajak seluruh ang¬ 
gota persekutuan persaudaraan itu 
untuk bersyukur atas penyertaan 
Tuhan, karena dapat merayakan 
suasana natal dalam situasi yang 
aman dan ia meminta perseku¬ 
tuan itu untuk turut berdoa bagi 
para saudara di Ambon yang ma¬ 
sih ada dalam rasa takut dan kha¬ 
watir serta berada di tempat pen¬ 
gungsian pasca gempa 6,5 SR pada 
tanggal 26 September 2019 lalu... 

BERSAMBUNG KE HAL.12 


Kormomolin Komitmen Stop BABS 


Natal Persekutuan 
Persaudaraan Maranatha 


BEIJING Bertemakan “Doing Busi¬ 
ness with Wonderful Indonesia”, KBRI 
Beijing bekerja sama dengan Foreign 
AfFairs Office Chongqing Municipal 
Peoples Government dan Kantor 
Perwakilan Bank Indonesia Beijing 
menyelenggarakan “Indonesia-Chi- 
na (Chongqing) Business Forum 
on Trade, Tourism and Investment” 
pada 2 Desember 2019 bertempat di 
Crowne Plaza Chongqing Jiafangbei. 

Forum Bisnis yang dihadiri oleh 
hampir 200 pelaku usaha Tiongkok 
dan Indonesia tersebut merupakan 
upaya KBRI Beijing secara terus me¬ 
nerus untuk mencari terobosan dalam 
meningkatkan ekspor ke Tiongkok, 
investasi ke Indonesia serta mening¬ 



katkan jumlah wisatawan Tiongkok 
ke Indonesia. Kegiatan Forum Bisnis 
diawali dengan penampilan Tarian 
Saman oleh mahasiswa Indonesia di 
Chongqing yang memukau para pe¬ 
serta Forum Bisnis. 

Duta Besar RI untuk RRT, Djau- 
hari Oratmangun, dalam sambutan 
pembuka menyampaikan bahwa 
Indonesia dan Chongqing memili¬ 
ki banyak peluang kerja sama yang 
sangat potensial di bidang-bidang 
pengembangan industri mobil, te¬ 
knologi informasi dan komunikasi, 
dan kerja people-to-people-contact 
khususnya pariwisata. 

Vice-Mayor of Chongqing Mu- 
BERSAMBUNG KE HAL.11 



SAUMLAKI - Kecamatan Kor¬ 
momolin di Kabupaten Kepulauan 
Tanimbar, Provinsi Maluku men¬ 
jadi kecamatan pertama di Maluku 
yang mendeklarasikan komitmen¬ 
nya untuk melakukan tindakan 
Open Defecation Free (ODF) atau 
stop buang air besar sembarangan 
(BABS) pada Jumat (6/12). 

“Pada tanggal 6 Desember 2019 
Kecamatan Kormomolin menya¬ 
takan diri sebagai kecamatan ODF 
dengan mengubah pola pikir dan 
mengubah perilaku,” ungkap Kepa¬ 
la Dinas Kesehatan (Kadinkes) Ta¬ 
nimbar, dr. Juliana Ch. Ratuanak 
pada Minggu (08/12). 

Menurut Juliana hal ini merupa¬ 



kan hasil perjuangan tanpa lelah 
yang telah dimulai sejak tahun 2011 
lalu, awalnya pihaknya bersama 
masyarakat setempat melakukan sasi 
pantai dengan kearifan lokal lewat 
sumpah dan komitmen adat untuk 
tidak BABS di pantai dan hutan, ari¬ 
san WC, cetak kloset, pemivuan Sa¬ 
nitasi Total Berbasis Masyarakat... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 

Sekapur Sirih dari Ramba 

Masyarakat di kabupaten ini 
ada butuhkan orang-orang yang 
punya pikiran membangun, bu¬ 
kan malah kasih hancur citra dan 
martabat daerah ini dengan... 

BERSAMBUNG KE HAL.10 



2 Terluka di KM Dausa Budidaya Lelemuku UKIM Harus Bersaing Bantaeng Pengaruhi NA 


BACA DI HAL.02 


BACA DI HAL.03 


BACA DI HAL.05 


BACA DI HAL.8 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 










































TANIMBAR RAYA 


02 


9 DESEMBER -15 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


KMP Dausa KW 02 Alami Kecelakaan Laut di Lermatan 


SAUMLAKI - Kapal Motor Pen¬ 
umpang (KMP) Dausa KW 02 
yang memuat 30 orang mengalami 
kecelakaan laut di perairan Desa 
Lermatan, Kecamatan Tanimbar 
Selatan (Tansel), Kabupaten Kepu¬ 
lauan Tanimbar pada Rabu (4/12) 
pukul 13.20 WIT 

Sekitar 2 orang penumpang men¬ 
galami luka dalam kejadiaj itu. Seo¬ 
rang warga Desa Adaut bernama 
Samuel Rangkouw (73) mendapat 
sobek pada bagian kaki kiri karena 
terkena muatan zeng. Sementara 
warga lainnya yang belum diketahui 
namanya mengalami luka memar 
atau iritasi pada kulit bagian perut 
karena terkena BBM jenis Premium. 

Kecelakaan laut terjadi ketika 
kapal yang berangkat dari Pela¬ 
buhan Yos Sudarso Saumlaki pada 
pukul 13.00 Wit KMP Dausa KW 
02 berlayar dengan tujuan Pela¬ 
buhan Adaut, Kecamatan Selaru, 
dengan muatan 2 unit kendaraan 
roda dua , 1 ton sembako, 12 jeri¬ 
gen pertalite dan 4 jerigen solar ini 
diterpa gelombang yang mengaki¬ 
batkan masuknya air laut kedalam 
badan kapal. 

Gelombang laut yang besar pada 
pukul 13.20 Wit tepatnya di perai¬ 
ran sekitar Desa Termatang mem¬ 



buat haluan KMP Dausa tidak dapat 
melanjutkan perjalanan mereka. 
Akhirnya juru mudi mengambil ini¬ 
siatif untuk berlabuh di depan perai¬ 
ran Termatang pada koordinat 08° 
00.579 LS, 131° 14.110 BT. 

KMP Dausa KW 02 Alami Ke¬ 
celakaan Laut di Perairan Ler¬ 
matan, 2 Orang Terluka 

Setelah menerima laporan dari 
seorang nelayan bernama Ode 
Thamrin, Polairud Kepolsiian 
Resor (Polres) Maluku Tengga¬ 
ra Barat (MTB) Ipda J.M. Seleky 


bersama personil Piket SPKT, Sat 
Polairud, Pos Kawasan Pelabui- 
han, Basarnas, Polsek Selaru dan 
TNI AL langsung mendatangi TKP 
dengan menggunakan KP. 2010 
milik Polair untuk memberikan 
bantuan dan pertolongan. 

Mereka kemudian mengevakuasi 
muatan KM Dausa KW 02 dengan 
bantuan long boat nelayan Desa 
Termatang serta beberapa kapal 
penumpang antara lain; Speed 
Boat Tutuk Ratu yang di koordinir 
Kapolsek Selaru Ipda K. Molle, 1 


unit rubber boat Lanal Saumlaki, 1 
unit KN kapal navigasi Perhubun¬ 
gan Saumlaki. 

Ke 30 orang penumpang yang di¬ 
evakuasi ke Desa Termatang untuk 
selanjutnya dibawa ke Saumlaki 
melalui jalur darat diantaranya Sam¬ 
uel Rangkouw, Yokbet Slarmanat, 
Melanton Slarmanat, Julia Tetelepta, 
Glori Penjalan, Ella Kilanmasa, Fani 
Emanratu, Cemu Sabarlele. 

KMP Dausa KW 02 Alami Ke¬ 
celakaan Laut di Perairan Ler¬ 
matan, 2 Orang TerlukaSelanjut- 
nya, Dominggus Titirloloby, Evert 
Silalebit, Rina Slarmanat, Sandro 
Slarmanat, Vivi Slarmanat, Fira 
Moriolkosu, Abe Halirat, Obet 
Emanratu, Wa Ode, Fonsu, Odelia 
Sorlury, Au Abarua, Lusia Kusali, 
Yohana Kilanmase, Jon Fordatko- 
su, Enderika Sabarlele, Cristopel 
Sabarlele, Cristopel Tubuyanak,Ya- 
kop Fenjalang, Habel Luanmasar, 
Aldry Tetelepta dan Dedy Tetelepta 

Sementara Kru KMP. Dausa yang 
ikut dievakuasi daintaranya Edy Loe- 
wens (Kapten), Duward Angwarmase, 
Menase Sabarlele, Jurlius Ngilamele 
dan Oni Lessy. Meski tidak ada kor¬ 
ban jiwa, dari kejadian ini diperkira¬ 
kan kerugian materi yang dialami 
mencapa sekitar Rp300 juta. (LOl) 




IIIBINlirUHIIIS.IUBUiailUl 


WAKIl GUBERNUR MAIUKU 


“cMemuUm O/lUi cMeiy/iadiJm Skunai Sgahhm di^m 



Satpol PP Lakukan Penertiban Pelanggar Perda 


SAUMLAKI -Satuan Polisi 
Pamong Praja (Satpol PP) Ka¬ 
bupaten Kepulauan Tanimbar, 
Provinsi Maluku melakukan 
operasi penertiban terhadap 
pelanggaran Peraturan Daer¬ 
ah (Perda) di sekitar area per¬ 
tokoan lama. Jalan Bhineka 
Tunggal Ika, Kelurahan Saum¬ 
laki, Kecamatan Tanimbar Sela¬ 
tan (Tansel) pada Selasa (3/12). 

Dalam operasi itu tindakan 
yang dilakukan berdasarkan 
dengan teguran yang sebelum¬ 
nya telah Diberikan oleh Dinas 
Cipta Karya dan Tata Ruang 
kepada pemilik bangunan atau 
kios untuk membongkar sendiri 
bangunannya sebelum tanggal 
02 Desember 2019 dan men¬ 
dasari surat perintah tugas no¬ 
mor 802/276/SPT/2019, maka 
Dinas Satpol PP tetap melaku¬ 
kan pembongkaran terhadap 
Bangunan dimaksud. 

Operasi Penertiban itu dip¬ 
impin oleh Kepala Bidang Pe- 
rundang-Undangan Daerah 
Satpol PP Tanimbar, A. R. Lere- 
bulan, Sh dan turut hadir pula 
Kepala Seksi Penyelidikan dan 
Penyidikan pada Satuan Polisi 


Pamong Praja Kabupaten Kepu¬ 
lauan Tanimbar, Sitti Sarjana- 
wianti, SH, Kepala Seksi Pen¬ 
gendalian dan Penertiban pada 
Dinas Cipta Karya dan Tata 
Ruang, Chrispina Samponu, ST, 
Plt. Kasie Ops pada Satpol, Yo- 
sep Y. malayat, Kanit Samapta 
Satpol, E. U. K. Fenanlampir, 10 
personel Anggota Samapta Sat¬ 
pol dan 4 orang Staf Dinas Cip¬ 
ta Karya dan Tata Ruang. (LOl) 

NOMOR PENTING 11 

0 Polres MTB 
0918-22033 

0821-1417-1217 (SMS/WA) 

0 Pengaduan Lalu Lintas 
0823-1290-7773 

0 Pengaduan PTSP 
0812-4740-5697 

0 Darurat Bencana BPBD 
0822-4863-8163 

0 RS Fatimah Olilit 
0822-4803-6596 

0 Teknisi PLN Saumlaki 
0822-4803-6596 

0 Damkar MTB 
0821-9836-5288 

0 Geofisika Saumlaki 
0918-22124 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 







































TANIMBAR RAYA 


9 DESEMBER -15 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


03 


BKSDA Maluku Buka Rumah Budidaya Lelemuku di Minanlel 


SAUMLAKI - Balai Konserva¬ 
si Sumber Daya Alam (BKSDA) 
Provinsi Maluku meresmikan ru¬ 
mah budidaya Lelemuku atau an- 
grek larat endemic dari Kabupaten 
Kepulauan Tanimbar di Tnyafar 
Minanlel yang berada di Pulau An- 
gwarmase wilayah Desa Adaut, Ke¬ 
camatan Selaru pada Kamis (7/11). 

Dalam sambutannya Kepala 
BKSDA Maluku yang dibacakan 
oleh PLH Kepala Seksi Wilayah 
III BKSDA Maluku, Franston 
Kunu berharap dengan adanya 
rumah lelemuku itu, masyarakat 
dapat semakin melestarikan 
lelemuku di alam dan mampu 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat setempat. 

Dalam kegiatan itu BKSDA Ma¬ 
luku bekerjasama dengan DPPU 
Pertamina dan acara itu pun di¬ 
hadiri oleh Badan Pendapatan 
Daerah (Bapeda) Tanimbar, Di¬ 


nas Pariwisata, Dinas Pertanian, 
Dinas Lingkungan Hidup, Dinas 
Perikanan dan Kelautan serta 
Kepala Desa Adaut. 

Selepas peresmian, kegiatan 
berlanjut dengan Pelatihan Bu¬ 
didaya Anggrek pada tanggal 8 
dan 9 November dengan nara¬ 
sumber dari peneliti Balai Pene¬ 
litian dan Pengembangan LHK 
Makassar, Bayu Wisnu Broto, 
S.Hut., M.WC. dan dari Pegiat 
Komunitas Jogja Orchid Society 
(JOS) Ibnu Rochman. 

Kegiatan pelatihan itu dimu¬ 
lai dengan praktek pengawinan 
bunga anggrek dan dilanjutkan 
dengan proses pengeluaran bibit 
anggrek dari botol hingga proses 
penanaman di sabut kelapa dan 
pot. Di akhir kegiatan, peserta juga 
dilatih dalam pembuatan packag- 
ing anggrek dengan media batok 
kelapa dan sabut kelapa. (L02) 



BMKG Ungkap 36 Gempa Guncang Tanimbar 


KPPN Target Persiapan Penyaluran DAK dan DD 


SAUMLAKI - Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara (KPPN) 
Saumlaki di Kabupaten Kepulau¬ 
an Tanimbar dengan daerah pe¬ 
layanan hingga ke Kabupaten Ma¬ 
luku Barat Daya (MBD) menggelar 
Focus Group Discussion (FGD) 
tentang persiapan penyaluran 
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 
dan Dana Desa (DD) Tahun 2020 
pada Kamis (21/11). 

Sasaran dari kegiatan itu dituju¬ 
kan kepada seluruh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) di lingK- 
up Pemerintahan Daerah (Pemda) 
Tanimbar agar mampu memahami 
substansi dari peraturan Menteri 
Keuangan PMK 130/PMK.07/2019 
tentang Pengelolaan DAK sehingga 
penyaluran dana DAK Fisik Tahun 
Anggaran 2020 bisa berjalan den¬ 
gan baik dan lancar. 

Pejabat pembuat komitmen Pen¬ 
yaluran DAK Fisik dan Dana Desa 
lingkup KPPN Saumlaki, Supriy- 
ono dalam penyampaian materi 
pertama tentang kebijakan umum 
transfer khusus dan dana desa 
(TKDD) tahun 2020 mengatakan 
bahwa TKDD diarahkan untuk 
mendukung perbaikan kualitas 
layanan dasar publik di daerah, ak¬ 
selerasi daya saing, dan mendorong 
belanja produktif yang dapat 
meningkatkan aset daerah. 

Kebijakan DAK Fisik dalam 
APBN 2020 dialokasikan berdasar¬ 
kan usulan kebutuhan daerah yang 
selaras dengan prioritas nasional, 
untuk peningkatan dan pemerata¬ 
an penyediaan infrastruktur pe¬ 
layanan publik. Kebijakan umum 
DAK fisik tahun 2020 yaitu melan¬ 
jutkan penerapan konvergensi pen¬ 
danaan antara DAK Fisik, DAK 
Non Fisik dan Dana Desa untuk 
kegiatan pengentasan stunting ser¬ 
ta program Indonesia Bersih dan 
sehat, seperti air minum, sanitasi, 
kesehatan, dan LHK, melanjutkan 
penguatan sinergi pendanaan ke¬ 
giatan yang dibiayai dari Kemente- 
rian atau Lembaga dan DAK Fisik, 
melanjutkan peningkatan kualitas 
pelaksanaan kegiatan melalui pen¬ 
guatan peran Aparat Pengawasan 


Intern Pemerintah (APIP), dan 
melanjutkan penguatan kebijakan 
afirmasi utamanya infrastruktur 
konektivitas daerah tertinggal, ka¬ 
wasan perbatasan, kawasan trans¬ 
migrasi, pulau-pulau kecil terluar, 
percepatan pembangunan Papua 
dan Papua Barat. 

Kebijakan DAK Fisik Tahun An¬ 
ggaran 2020 yang sesuai dengan 
PMK Nomor 130/PMK.07/2019 
yaitu penyaluran DAK Fisik per 
jenis aengan ketentuan per bidang 
untuk bidang yang tidak memiliki 
subbidang dan per subbidang untuk 
bidang yang memiliki subbidang, 
penyaluran dapat dilakukan se¬ 
cara bertahap, sekaligus, campuran 
atau sebagian bertahap sebagian 
sekaligus, percepatan penyaluran 
bidang/subbidang DAK Fisik yang 
pembayarannya tidak dilakukan 
secara bertahap atas rekomenda¬ 
si K/L yang semula bulan Agustus 
menjadi bulan April, penyaluran 
tahap II telah memperhitungkan 
besaran kontrak yang diinput pem¬ 
da, foto dengan titik koordinatse- 
bapi salah satu syarat penyaluran 
bidang/subbidang DAK Fisik, dan 
satu kontrak kegiatan fisik sebagai 
pemenuhan salah satu syarat pen¬ 
yaluran tahap I dan daerah dapat 
mengupdate data kontrak sampai 
dengan batas akhir waktu penyalu¬ 
ran tahap I atau sebelum penyalu¬ 
ran tahap 11. 

Penyaluran DAK Fisik tahap I 
dilakukan paling cepat bulan Feb¬ 
ruari dan paling lambat bulan Juli. 
Tahap II penyaluran paling cepat 
bulan April dan paling lambat 
bulan Oktober. Penyaluran tahap 
III paling cepat bulan September 
dan paling lambat bulan Desem¬ 
ber. Penyaluran tahap I sebesar 
25% dari pagu dengan dokumen 
persyaratan berupa Perda APBD 
TA berjalan. Laporan realisasi 
penyerapan dana dan capaian out- 
put kegiatan DAK Fisik TA sebel¬ 
umnya yang telah direview APIP, 
foto denpn titik koordinat yang 
menunjufean realisasi pelaksa¬ 
naan kegiatan, rencana kegiatan 
yang telah disetuui K/L Teknis ter- 


SAUMLAKI - Stasiun Geofisi¬ 
ka Saumlaki sebagai perpanjan¬ 
gan tangan Badan Meteorolo¬ 
gi, Klimatologi dan Geofisika 
(^BMKG) di Kabupaten Kepu¬ 
lauan Tanimbar, memberikan 
pantauan aktivitas gempabumi 
sebanyak 36 kali selama Bu¬ 
lan November 2019 di sekitar 
wilayah kepulauan tersebut. 

Menurut Kepala Stasiun 
Geofisika Saumlaki, George F. 
A. Muabuay, S.Si., M.Sc bahwa 
berdasarkan magnitude ter¬ 
dapat 0 kejadian gempabumi 
dengan magnitude kecil ku¬ 
rang dari 3,0 SR, 30 kejadian 
gempabumi dengan magnitude 
sedang diantara 3,0 hingga 5,0 
SR dan 6 kejadian gempabumi 
dengan magnitude besar sekitar 
lebih dari 5,0 SR. 

Kemudian berdasarkan keda¬ 
laman terdapat 8 kejadian 
gempabumi dengan kedalaman 
dangkal kurang dari 60 km, 25 


AMBON - BMKG Stasiun Mete¬ 
orologi Kelas II Pattimura Ambon 
mendeteksi sebanyak 9 titik panas 
tersebar di wilayah Kepulauan Ta¬ 
nimbar pada Selasa (3/12). 

9 titik panas itu tersebar di 
wilayah Tanimbar Utara, Wer- 
maktian, dan Tanimbar Selatan. 

Kepala Stasiun Meteorologi Pat¬ 
timura Ambon Oral Semwiral men¬ 
gatakan, 9 titik panas yang terdeteksi 
itu memiliki tingkat keakuratan mu¬ 
lai dari 51 persen hingga 92 persen. 
“Kondisi ini akan berlangsung hing¬ 
ga 24 jam terakhir,” kata dia. 

Menurut dia, sejumlah titik 
panas yang menyebar di wilayah 
Maluku ini lantaran musim ke- 


kait dan daftar kontrak kegiatan. 

Penyaluran tahap II sebesar 45% 
dari total kontrak jika nilai kontrak 
lebih besar dari 70% pagu. Pen¬ 
yaluran sebesar selisih nilai kon¬ 
trak dengan salur tahap I jika nilai 
kontrak antara 25% sampai den- 


kejadian gempabumi dengan 
kedalaman menengah diantara 
60 hingga 300 km dan 3 kejad¬ 
ian gempabumi dengan kedala¬ 
man diatas 300 km serta tidak 
ada kejadian gempabumi yang 
dirasakan maupun merusak. 

Beberapa gempabumi yang 
terjadi para periode tersebut 
diaominasi oleh gempabumi 
dengan kedalaman menen¬ 
gah. Pada umumnya gempabu¬ 
mi yang terjadi di sekitar Laut 
Banda terjadi pada kedalaman 
menengah hingga dalam yang 
diduga bersumber dari akti¬ 
vitas zona subduksi di Sela¬ 
tan Maluku akibat pertemuan 
Lempeng Samudera Indonesia 
Australia yang menunjam ter¬ 
hadap Lempeng Benua Eurasia. 
Sedangkan untuk gempabumi 
dangkal dan lokal di sekitar 
Tanimbar diduga disebabkan 
oleh adanya aktivitas sesar lo¬ 
kal, yaitu Sesar Tanimbar. (LOl) 


marau panjang yang terus terja¬ 
di di wilayah Maluku. Dia pun 
memprediksi kondisi akan kem¬ 
bali normal, karena Tanimbar 
akan memasuki musim hujan. 
Oral juga mengimbau warga yang 
wilayahnya terdeteksi titik panas 
agar lebih waspada dan tidak 
melakukan pembakaran hutan se¬ 
cara sembarangan untuk membu¬ 
ka lahan pertanian. 

Sebab, hal itu akan menyebab¬ 
kan kebakaran yang lebih besar 
“Kami mengimbau warga agar 
tidak membakar hutan sem¬ 
barangan, jangan juga mem¬ 
buang puntung rokok semba¬ 
rangan di hutan,” ujar dia. (LOl) 

gan 70% dari pagu. Tahap II tidak 
disalurkan jika nilai kontrak lebih 
kecil dari 25% dari pagu. Penyalu¬ 
ran tahap III sebesar selisih jumlah 
dana yang telah disalurkan sampai 
dengan tahap II dengan nilai ren¬ 
cana penyelesaian kegiatan. (LOl) 


BMKG Deteksi 9 Titik Panas di Tanimbar 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 









04 


9 DESEMBER -15 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


MALUKU RAYA 


Ketua TP-PPK Maluku i^ak Budayakan Olahraga 


AMBON - Ketua Tim Penggerak 
(TP) Pemberdayaan Kesejahter¬ 
aan Keluarga (PKK) Provinsi 
Maluku, Widya Pratiwi Murad 
Ismail berharap kebiasaan bero¬ 
lahraga harus menjadi budaya 
yang melekat dalam lingkungan 
keluarga dan masyarakat. 

“Saya menyambut baik dan men¬ 
gapresiasi terlaksananya kegiatan 
ini, sebagai bagian dari upaya 
menanamkan, menumbuhkan 
dan membudayakan pola hidup 
sehat, melalui kebiasaan berolah¬ 
raga baik di lingkungan keluarga 
maupun masyarakat, terutama 
bagi kaum ibu dan perempuan,” 
Harapan ini disampaikan Widya 
saat membuka kegiatam Jalan Se¬ 
hat Keluarga dalam rangka mem¬ 
peringati Hari Ibu Ke-91 Tahun 
2019 di Lapangan Merdeka, Am¬ 
bon, Sabtu (7/12). 

Widya pun berharap, kegiatan 
Jalan Sehat Keluarga ini menjadi 
momentum untuk meningkatkan 
derajat kebugaran masyarakat 
Indonesia atau partisipasi mas¬ 
yarakat dalam berolahraga, yang 
masih sangat rendah atau hanya 
18%, dibandingkan dengan target 
RPJMN sebesar 35%. 

Dikatakan, pada dasarnya setiap 
orang pasti ingin memiliki tubuh 
yang sehat dan bugar. “Dengan 
tubuh yang sehat dan bugar, kita 
semua, khususnya kaum ibu dan 
perempuan, dapat menjalankan 
perannya sebagai Perempuan Ber¬ 
daya, yang berperan besar dalam 
mewujudkan sumberdaya ma¬ 
nusia Indonesia yang berkualitas 
dan berdaya saing,” jelas Widya. 

Dengan merujuk pada tema 
Peringatan Hari Ibu ke-91 Tahun 
2019, yaitu “Perempuan Berdaya 


Indonesia Maju”, sebut Widya, 
maka sudah sepatutnya kaum Ibu 
dan Perempuan Maluku mam¬ 
pu memberdayakan dirinya, dan 
juga keluarganya. “Tidak hanya 
memberdayakan diri dalam as¬ 
pek sosial - ekonomi, tetapi juga 
memberdayakan fisik dan psikis 
yang prima. Artinya meskipun 
ditengah-tengah kesibukan, kaum 
ibu dan perempuan harus mam¬ 
pu menerapkan pola hidup sehat 


guna menjaga kesehatan. Pola 
hidup sehat, jelas Widya, dapat 
kita lakukan antara lain dengan 
cara mengkonsumsi makanan 
yang bergizi, berolahraga secara 
rutin dan teratur, serta istirahat 
yang cukup,” beber Widya. 

Hal-hal inilah, sebut Widya, 
yang perlu menjadi perhatikan, 
sebab jika diabaikan, bukan ti¬ 
dak mungkin akan berkembang 
menjadi penyakit sosial yang 


bisa merusak semua tatanan ke¬ 
hidupan,serta berdampak pada 
pengabdian kita sebagai pelayan 
keluarga dan masyarakat. 

“Jadi tidak ada kata terlambat 
untuk mulai berolahraga. Ini 
bisa kita mulai dari hal-hal yang 
sederhana, seperti Jalan Sehat di 
pagi ini,” terang Widya. 

Menciptakan pola hidup sehat 
juga berkaitan erat dengan mem¬ 
bangun relasi - relasi kemanu¬ 


siaan. Menurutnya, dengan bero¬ 
lahraga bersama, akan tercipta 
ruang kebersamaan yang harmo¬ 
ni, yang dapat mempererat rasa 
persaudaraan dan persahabatan. 

“Oleh sebab itu, melalui mo¬ 
mentum Jalan Sehat Keluarga da¬ 
lam rangka menyambut Hari Ibu 
tanggal 22 Desember mendatang, 
saya mengajak semua kaum ibu 
dan perempuan Maluku, untuk 
kuatkan tekad dan semangat. 


berjalan beriringan, mari katong 
baku kele, mari katong baku 
keku, mari katong bangun kelu¬ 
arga Maluku yang sehat, mandi¬ 
ri dan sejahtera. Mulai hari ini, 
mari katong budayakan pola hid¬ 
up sehat, dimulai dari diri sendi¬ 
ri, di dalam keluarga, sampai ke 
lingkungan masyarakat,” imbau 
Widya. 

Tak lupa, Widya menyampaikan 
terima kasih kepada Kemente- 
rian Pemuda dan Olahraga yang 
menginisiasi program Jalan Sehat 
Keluarga Se-Indonesia, dan juga 
dukungan dari jajaran TNI/Polri, 
BUMN dan Kementerian/Lem- 
baga terkait. Jalan Sehat Keluarga 
dalam rangka menyongsong Hari 
Ibu yang jatuh pada 22 Desember 
mendatang, bukan hanya di gelar 
di Maluku, khususnya Kota Am¬ 
bon, akan tetapi dilakukan secera 
serentak di seluruh Indonesia. 

Turut serta dalam kegiatan jalan 
santai. Gubernur Maluku, Irjen 
Pol (Purn) Murad Ismail, Penja¬ 
bat Sekda Maluku, Kasrul Selang, 
Forkopimda Maluku diantaranya 
Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen 
TNI. Marga Taufiq, Kapolda Ma¬ 
luku, Irjen Pol. Royke Lumowa, 
Pimpinan Instansi Sipil, TNI/Pol¬ 
ri, dan BUMN/BUMD, Pimpinan 
Organisasi Wanita,Tokoh Agama, 
Tokoh Masyarakat, Tokoh Per¬ 
empuan, dan Tokoh Pemuda. 

Usai jalan santai, Widya kemu¬ 
dian berkunjung ke Panti Jompo 
Inakaka, Passo. Di sana, Widya 
beserta TP PKK dan organisa¬ 
si perempuan laiinya berbagi 
kasih dengan para ibu-ibu lanjut 
usia (lansia). Memeluk para ibu 
dan berbagi kasih untuk mem¬ 
buat mereka bahagia. (POl) 



Kasrul Selang Buka Kejurnas Karate 


AMBON - Pejabat Sekda Maluku, 
Kasrul Selang mewakili Guber¬ 
nur Maluku membuka Kejuarsan 
Nasional (Kejurnas) Karate Antar 
PPLP/PPLPD dan SKO seluruh 
Indoneia yang berlokasi di Sport 
Hall, Karang Panjang (5/12). Se¬ 
belum membuka Kejurnas, secara 
spontan, Sekda memimpin tra¬ 
disi Karate dengan mengucapkan 
Sumpah Karate yang isinya, “Sang¬ 
gup memelihara kepribadian, sang¬ 
gup patuh pada kejujuran, sanggup 
mempertinggi prestasi, sanggung 
menjaga sopan santun dan sanggup 
menguasai diri. 

Titah Sumpah Karate, kata dia ada¬ 
lah tenaga dalam yang dahsyat, seti¬ 
ap karateka mau memulai dan sele¬ 


sai kegiatan harus membaca sumpah 
karate. Dari sumpah itu maka mun¬ 
cullah yang namanya Bushido, re- 
spect,discipline, sportif dan lainnya. 

Sebanyak 169 atlit bertanding di 
Kejurna Karate antar pelajar dari 
seluruh Indonesia. Terdapat 24 
kelas nomor diantaranya tingkat 
SLTA putera perorangan teridir dari 
komite 50 kg, 55 kg sampai dengan 
76 kg. Tingkat SLTP terdiri dari 45 
kg, 50 kg sampai dengan 60 kg. 

Hadir pada acara pembukaan 
tersebut adalah Asisten Deputi 
Pembinaan Sentra dan SKO Ke- 
menterian Pemuda dan Olahraga 
(Kemenpora) Bayu Rahardian, 
Kadispora seluruh Indonesia dan 
Forkopimda Provinsi Maluku. (PO1) 


Gubernur Resmikan Gedung Gereja Imanuel 


AMBON - Gubernur Maluku, 
Irjen Pol (Purn) Murad Ismail, 
Minggu (8/12), meresmikan Ge¬ 
dung Gereja Imanuel, Karang 
Panjang, Kota Ambon. 

Gubernur didampingi Penjabat 
Sekrrtaris Daerah Maluku Kas¬ 
rul Selang dan pimpinan OPD 
Lingkup Pemerintah Provin¬ 
si Maluku disambut Ketua 
Sinode Gereja Protestan Maluku 
(GPM), Pdt. A.J.S.Werinussa, 
Ketua Jemaat Gereja Imanuel, J. 


Siwalette dan para Jemaat. 

Gubernur mengungkapkan, ke¬ 
beradaan sebuah rumah ibadah mer¬ 
upakan anugerah dan berkah. Sebab 
setiap Rumah Ibadah merupakan 
simbol dan tanda kehadiran Tuhan 
yang disembah dan dimuliakan, 
dalam ibadah maupun persekutu¬ 
an jemaat. Gereja juga diharapkan, 
menjadi pusat pembentukan karakter 
dan moral umat, dalam menghada¬ 
pi dinamika perkembangan zaman 
yang kian pesat dan kompleks (POl) 


Gubernur Serahkan Rpi3,304 Triliun DIPA 


AMBON - Gubernur Maluku, 
Drs. Murad Ismail menyerahkan 
Daftar Isian Pelaksanaan Angga¬ 
ran (DIPA), daftar alokasi Dana 
Transfer ke Daerah dan Dana 
Desa (TKDD) untuk Provin¬ 
si Maluku tahun 2020 sebesar 
Rp. 13,304 triliun. 

DIPA sebesar Rp. 13,304 trili¬ 
un tersebut diantaranya diser¬ 
ahkan kepada Kuasa Pengguna 
Anggaran (KPA) yang mewakili 
instansi vertikal, satuan kerja 
perangkat daerah (SKPD) ser¬ 
ta satuan kerja (Satker). “Ber¬ 
dasarkan laporan Kepala Kantor 
Wilayah Ditjen Perbendaharaan 
Provinsi Maluku, Tahun 2020, 
Maluku mendapatkan aloka¬ 
si TKDD sebesar 13,304 trili¬ 
un, dengan rincian Transfer ke 
Daerah sebesar 11,52 triliun dan 
Dana Desa sebesar 1,159 triliun. 
TKDD tersebut, meningkat sebe¬ 
sar 5,98 persen dari tahun 2019,” 
ungkap Gubernur Maluku pada 
Acara Penyerahan DIPA APBN 
Tahun Anggaran 2020 yang di¬ 
pusatkan di Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Perbenda¬ 
haraan Keuangan Negara (DJPB) 
Provinsi Maluku, Senin (2/12). 

Gubernur menjalaskan, alokasi 
belanja satuan kerja vertikal dan 


Organisasi Perangkat Daerah se¬ 
besar 8,53 triliun. 

Sebelum penyerahan DIPA, ter¬ 
lebih dahulu dilakukan penan- 
datangan Berita Acara (BA) yang 
disaksikan oleh Gubernur Maluku 
dan Plt Kepala Kantor Ditjen Per¬ 
bendaharaan Keuangan Negara 
Provinsi Maluku, Tri Budiyanto. 

DIPA yang bersumber dari 
APBN tersebut di serahkan gu¬ 
bernur kepada seluruh bupati/ 
walikota se-Maluku, Kodam XVI/ 
Pattimura, Kepolisian Daerah, 
Universitas Pattimura, Bea Cukai 
serta dinas teknis terkait. 

Gubernur dalam arahann¬ 
ya mengatakan, kegiatan yang 
dilakukan ini merupakan tindak 
lanjut dari penyerahan DIPA se¬ 
cara nasional oleh Presiden Jo- 
kowi kepada seluruh menteri, 
gubernur dan pimpinan lemba¬ 
ga non kementerian, pada hari 
Kamis, 14 November 2019 lalu 
di Istana Negara. 

“Dengan melakukan penyera¬ 
han DIPA pada November 2019 
diharapkan Kementerian/Lem- 
baga dan Daerah bisa langsung 
melakukan pelelangan peker¬ 
jaan dan dapat merealisasikan 
programnya mulai awal bulan 
Januari 2020,” tandasnya. (POl) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 












MALUKU RAYA 


9 DESEMBER -15 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


05 gfeILie]l©midk[ui 


JADWAL KAPAL PELNI di PELABUHAN SAUMLAKI - DESEMBER 2019 


NO 

NAMA KAPAL 

KAPAL TIBA 

KAPAL BERANGKAT 

PELABUHAN TUJUAN 

KET 



HARI 

TANGGAL 

JAM 

TANGGAL 

JAM 



1 

KM SIRIMAU 

KAMIS 

12 Desember 

20.00 WIT 

12 Desember 

22.00 WIT 

TUAL-DOBO-TIMIKA-AGATS-MERAUKE (PP) 




SENIN 

23 Desember 

05.00 WIT 

23 Desember 

07.00 WIT 

KALABAHI-KUPANG-LEWOLEBA-MAUMERE-BAUBAU- 
WANCI-AMBON-SORONG-MANOKWARI (PP) 


2 

KM LEUSER 

RABU 

18 Desember 

06.00 WIT 

18 Desember 

08.00 WIT 

TUAL-DOBO-TIM1KA-AGATS-MERAUKE (PP) 




SABTU 

30 November 

12.00 WIT 

30 November 

15.00 WIT 

AMBON-NAMROLE-WANCI-BAUBAU-MAKASSAR- 




SABTU 

28 Desember 

12.00 WIT 

28 Desember 

15.00 WIT 

LABUAN BAJO-BIMA-BENOA-SURABAYA (PP) 


3 

KM PANGRANGO 

KAMIS 

5 Desember 

18.00 WIT 

5 Desember 

22.00 WIT 

TEPA-MOA-KISAR (PP) 




KAMIS 

19 Desember 

18.00 WIT 

19 Desember 

22.00 WIT 





MINGGU 

8 Oktober 

18.00 WIT 

8 Oktober 

22.00 WIT 

BANDA-AMBON 




MINGGU 

22 Desember 

18.00 WIT 

22 Desember 

22.00 WIT 





Wagub Harap Lulusan UKEH Mampu Bersaing 


AMBON - Wakil Gubernur Malu¬ 
ku, Barnabas Nathaniel Orno ber¬ 
harap. Lulusan Universitas Kristen 
Indonesia Maluku (UKIM) mampu 


bersaing di era globalisasi saat ini. 

“Globalisasi yang sedang melanda 
berbagai bagian dunia mendorong 
berkembangnya masyarakat ilmu 


pengetahuan (knowledge society), 
sehingga membuat persaingan kerja 
semakin ketat, dan tingkat kompe¬ 
tisi pun semakin tajam termasuk di 
Maluku,” ungkap Wagub pada Aca¬ 
ra Wisuda UKIM Periode II Tahun 
2019, Kamis (5/12) di Gedung Kris¬ 
tiani Center. 

Oleh karena itu, tingkat kesada¬ 
ran generasi muda untuk belajar, 
menambah dan memperluas wa¬ 
wasan pengetahuan dan kemam¬ 
puan menjadi suatu keharusan. 

”Saya berkeyakinan bahwa, lu¬ 
lusan UKIM sebanyak 400 orang, 
pada 12 Program Studi dalam kap¬ 
asitas sebagai para intelektual akan 
mampu mengejawantahkan secara 
paripurna bekal-bekal keilmuan 
yang diperoleh selama di bangku 
kuliah, foyakinan itu semakin kuat 
karena dari tahun ke tahun UKIM 
terus membenahi diri dan berupaya 
untuk menghasilkan sumber daya 
manusia yang berkualitas dan 
berdaya saing di bidangnya mas¬ 
ing-masing,” terang Wagub. 

Di lain sisi, mantan Bupati MBD 
ini juga mengatakan, jika Pemerin¬ 
tah Daerah Maluku saat ini sedang 
tertuju pada bagaimana melakukan 
percepatan dan lompatan-lompatan 
pembangunan, yang secara sinergis 
dapat mempercepat tercapainya tar¬ 
get dari visi Pemda. 

Salah satu langkah strategis yang 


telah dilakukan dan akan terus 
dilakukan Pemerintah Daerah, se¬ 
but Wagub, antara lain mendorong 
masuknya investasi dalam skala 
besar, khususnya yang terkait den¬ 
gan sektor unggulan yang menjadi 
prioritas pembangunan yaitu hasil 
perikanan dan kelautan, pariwisata, 
pertanian dan sumber daya energi. 

Pemerintah daerah juga, semen¬ 
tara berjuang mengatasi persoalan 
kemiskinan, pembukaan lapangan 
kerja baru, peningkatan derajat kes¬ 
ehatan, pendidikan, serta pember¬ 
dayaan usaha mikro, kecil dan me¬ 
nengah. “Dan untuk merealisasikan 
semua cita-cita tersebut, dibutuh¬ 
kan kerja keras kita bersama, terma¬ 
suk bagaimana kita mempersiapkan 
daerah menyambut kehadiran para 
pemodal dan pelaku usaha terse¬ 
but,” harap Wagub. 

Di sinilah, peran dunia pergu¬ 
ruan tinggi dalam rangka mem¬ 
persiapkan sumber daya manusia 
yang berkualitas agar pada saatnya 
dapat berkontribusi sesuai den¬ 
gan kompetensi dan kapabilitas 
masing-masing. “Saudara-saudara 
mesti bersyukur karena menjadi 
bagian masyarakat Indonesia yang 
dapat mengenyam pendidikan 
tinggi. Untuk itu, ilmu yang telah 
didapat di perguruan tinggi harus 
diamalkan secara disiplin dan sung¬ 
guh-sungguh,” tandas Wagub. (POl) 


24 Mahasiswa AKN Halteng Wisuda 


Polisi Amankan Pemuda Mabuk di Hakur 


WEDA - Pemkab Halmahera 
Tengah (Halteng) terus berupaya 
untuk mewujudakn pendidikan 
yang lebih berkualitas dan menja¬ 
dikan Akademi Komunitas Negeri 
Halmahera Tengah menjadi Aka¬ 
demi yang tetap diminati oleh pu- 
tra-puti Fagogoru lulusan SMA/ 
sederajat. Ini ditandai dengan 
AKN yang ke 4 kalinya kembali 
mewisuda dengan jurusan yang 
sesuai dengan potensi daerah dan 
kearifan lokal. 

Bertempat di aula kantor Bupati 
Halmahera Tengah Sebanyak 24 
Mahasiswa Akademi Komunitas 
Negeri (AKN) Halmahera Tengah 
PDD Politeknik Negeri Jember ta¬ 
hun 2019 diwisuda dengan men¬ 
yandang gelar Ahli Muda (DII). 
Pelaksanaan wisuda ke-4 rinti¬ 
san Akademi Komunitas Neg¬ 
eri Halmahera Tengah PDD Po¬ 
liteknik Negeri Jember, semuanya 
dari jurusan peternakan dengan 
program studi produksi ternak. 
Sabtu (7/12). 

Mahasiswa predikat dengan puji¬ 
an diraih oleh Hadija Raden den¬ 
gan indeks prestasi 3,83 kelhiran 


Tepeleo jurusan peternakan pro¬ 
gram studi produksi ternak dan 
konsentrasi perikanan. Semen¬ 
tara predikat sangat memuaskan 
diraih oleh Muhaimi Sanif kela¬ 
hiran kluting Jaya dengan indeks 
prestasi 3,72. Dari jurusan yang 
sama yaitu peternakan. 

Direktur Politeknik Negeri Jem¬ 
ber yang diwakili oleh wakil direk¬ 
tur bidang kerjasama Dr. Ir. Nantil 
Bambang Eko S, M.Si dqlam sam¬ 
butannya mengucapkan selamat 
kepada para wisudawan yang tel¬ 
ah menyelesaikan seluruh rang¬ 
kaian program pendidikan D2 dan 
“ucapan terima kasih juga disam¬ 
paikan kepada orang tua wisu¬ 
dawan yang telah memberikan 
kepercayaan kepada kami untuk 
mendidik putra-putri bapak/ibu 
di PDD/AKN Politeknik Jember” 
kata Nantil Bambang. 

Hadir dalam acara wisuda Staf 
ahli, asisten, pimpinan OPD lingk¬ 
up Pemda Halmahera Tengah, 
kepala rutan Weda, pengurus PDD 
AKN Halmahera Tengah, pen¬ 
gurus Politeknik Negeri Jember 
dan orang tua wisudawan. (K19) 


TIAKUR - Polres Maluku Barat 
Daya (MBD), Provinsi Maluku 
melaksanakan Operasi Kepolisian 
Kewilayahan dengan sandi Oper¬ 
asi “ Pekat Siwalima 2019” dengan 
tema “Polres MBD Siap Memberan¬ 
tas Penyakit Masyarakat guna Men¬ 
jaga Sitkamtibmas Jelang Perayaan 
Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. 

Target Operasi Pekat Siwalima 
2019 Polres MBD adalah Ke¬ 
biasaan Masyarakat yang tidak se¬ 
suai dengan nilai dan norma sosial 
sehingga menghasilkan perilaku 
yang menyimpang atau sering 
disebut Penyakit Masyarakat dian- 
taranya Mengkonsumsi minuman 
keras, narkoba, perjudian, prosti¬ 
tusi dan lainnya sedangkan sasa¬ 
ran operasi adalah tempat/ lokasi 
yang dianggap rawan terjadinya 
berbagai macam bentuk Penyakit 
Masyarakat tersebut. 

Pada hari kedua pelaksanaan 
Operasi Pekat Siwalima 2019 Pol¬ 
res MBD, Petugas mengamankan 
tiga Pemuda di area Pasar Kalwe- 
do Kota Tiakur karena tertangkap 
tangan sedang mengkonsumsi 
minuman keras tradisional jenis 


sopi, Kamis (5/12). 

Ketiga Pemuda beserta 1 botol 
minuman keras tradisional je¬ 
nis sopi tersebut kemudian dia¬ 
mankan Petugas ke Kantor Pol¬ 
res Maluku Barat Daya. Setelah 
dilakukan pembinaan oleh Petu¬ 
gas, ketiga pemuda tersebut akh¬ 
irnya di ijinkan pulang ke rumah 
masing - masing. 

“Ada 3 lokasi yang menjadi 
sasaran operasi kami hari ini, 
satu diantaranya adalah Pasar 
Kalwedo Kota Tiakur dan kami 
pun berhasil mengamankan 3 
pemuda yang tertangkap tangan 
sedang mengkonsumsi miras”. 
Ungkap Kabag Ops Polres MBD, 
Kompol. G. F. Mansa. (M17) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 

































ANEKA RAGAM 


06 


9 DESEMBER -15 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Lukisan Kertas Berikan Untung Puluhan Juta 



JAKARTA - Di tangan orang 
kreatif, apa saja bisa bisa dijadikan 
bisnis yang menguntungkan. Sep¬ 
erti yang dilakukan oleh Rahmat 
Maulana yang memanfaatkan buku 
menjadi sebuah goresan gambar 
wajah manusia. 

Pria lulusan D3 Refraksi Optisi 
atau yang berwenang melakukan 
pemeriksaan mata dasar ini mulai 
menjalankan usaha yang unik ini 
pada 2017. Berawal dari iseng, Rah¬ 
mat membuat karya seni tersebut 
dan memamerkannya di sosial me¬ 
dia. “Lalu saya coba membuat karya 
seni ini hanya untuk koleksi pribadi 
saja. Saya coba upload di sosial me¬ 
dia, ternyata banyak teman-teman 
yang suka dengan karya seni ini, 
dari sinilah awal mula saya meli¬ 
hat ini sebagai peluang bisnis,” kata 
Rahmat di Jakarta, seperti ditulis 
Sabtu (30/11). 

Saat banyak yang meminati ha¬ 
sil karyanya itu. Rahmat pun me¬ 
matangkan hasil karyanya sebagai 
produk yang siap diperjualbelikan. 
Apalagi bidang usaha produk seni 
ini hampir tidak ada saingan di In¬ 
donesia. “Karena bentulmya yang 
unik sehingga setiap orang yang 
melihat ini selalu tertarik untuk 
membeli, ditambah lagi dengan be¬ 
sarnya market atau pasar di dunia 



Online,” tambah dia. 

Modal yang dikeluarkan saat me¬ 
rintis usaha yang diberi nama La- 
naGift ini sebesar Rp 1 juta untuk 
membeli bahan baku seperti kertas, 
dan alat lainnya. 

Sebelum menjalankan usahan¬ 
ya, Rahmat mengisi kesibukannya 
dengan meneruskan usaha keluarga 
dengan menjaga toko optik. Sambil 
menjaga toko optik keluarganya, 
pria berusia 25 tahun ini gencar 
mempromosikan produk LanaGift 
di media sosial, seperti Instagram. 

Harga jual produk LanaGift berva¬ 
riasi, mulai dari Rp 100.000 untuk 
ukuran mini, Rp 195.000-295.000 
sesuai tingkat kerumitan, dan Rp 
325.000 untuk produk wajah cutting. 
Bahan dasar pembuatan lukisan pun 
hanya berasa dari kertas HVS war¬ 
na dan putih. Proses pengerjaannya 
pun terbilang cepat. Namun, untuk 
waktu pembelian dibutuhkan dua 
sampai empat hari hingga barang 
yang dipesan selesai dibuat. “Wak¬ 
tu pre order dua sampai empat hari 
karena harus antre, kalau penger¬ 
jaannya sendiri cepat hanya butuh 
beberapa jam,” ujar dia. 

Berkat testimoni teman-teman 
yang membeli produk dan kerja 
kerasnya memasarkan di media so¬ 
sial membuahkan hasil yang cukup 


Promosikan 

Produk, Jasa dan 
Layanan anda di 
halaman ini 

SUahkan hubungi 
redaksi@leiemuku.com atau 
0852 - 5492-2767 

Pembaca Tabloid Lelemuku tersebar dari 
penjuru Saumlaki, Tanimbar, Maluku, 
Indonesia hingga seluruh Dunia 

cek saja! 

twitter.com/lelernukucom 
issuu.com/lelemukucom 
reddit.com/r/lelemukucom 
facebook.com/lelemukucom 
youtube.com/lelemukucom 
instagram.com/lelemukuconn 
linkedin.com/connpany/lelemukucom 
telegram. me/lelemukuco m 
lelemuku.business.site 
www.lelemuku.com 
www.lelemuku.net 
www.lelemuku.id 

^JL ceTlcemmTinTkmi 


memuaskan. Pasalnya, produk La¬ 
naGift kini sudah dikenal hampir 
seluruh wilayah di Indonesia, bah¬ 
kan juga sudah di ekspor. 

“Produk LanaGift sudah mengirim 
ke seluruh Indonesia, dan sudah 
mengirim ke luar negeri juga seper¬ 
ti Jepang, Korea Selatan, Malaysia, 
Australia, Hong Kong,” tegas dia. 

Rahmat menyebut, produk yang 
paling laku adalah custom wajah, 
dibanding produk lainnya seperti 
custom huruf dan angka. Dari hasil 
kerja kerasnya tersebut kini Rahmat 
mampu mengantongi omzet setiap 
bulannya sekitar Rp 50-60 juta. 

Tidak hanya itu, pria yang masih 
lajang ini juga telah mempekerjakan 
lima orang yang seluruhnya perem¬ 
puan yang memiliki keterampilan. 
“Omzet per bulannya yang saya 
dapat dari bisnis ini sekitar Rp 50- 
60 juta,” ungkap dia. 


Meski terbilang sudah sukses. Na¬ 
mun Rahmat mengaku pernah juga 
mengalami pasang surut dalam men¬ 
jalankan bisnisnya. Dia menceritakan 
tidak bisa menangani seluruh pe¬ 
sanan dan harus merekrut karyawan 
namun sulit menemukan yang memi¬ 
liki keahlian atau keterampilan dalam 
membuat lukisan buku. 

Pada akhirnya, ia merekrut lima 
karyawan yang seluruhnya perem¬ 
puan dan bertahan hingga saat ini. 
Dia pun berpesan bahwa dalam 
menjalankan usaha harus mengem¬ 
bangkan inovasi, kerja keras, dan 
terus mencoba. “Yang membuat 
saya bertahan di bisnis ini kare¬ 
na produk yang saya jual sangat 
unik dan langka, sehingga hal ini 
lah yang membuat produk Lan¬ 
aGift menjadi hits di kalangan anak 
muda sekarang sebagai hadiah di 
momen spesial,” kata dia. (DTK) 



MENDATAR 

1. Bahasa kebudayaan daerah Jawa Barat. 3. Bijian rempah untuk 
pelengkap bahan kue-kue. 6. Tidak makan dan tidak minum dengan 
sengaja. 9. Jaga. 11. Asam lemak dengan tingkatan 5-6 yang baik bagi 
perkembangan otak bayi. 13. Uji, cara mengetahui kepandaian siswa. 
14. Rute model baru. 15. Udang yang dikeringkan. 16. Arogan, sikap 
merasa lebih tinggi kedudukannya dari orang lain. 17. Federation Equs- 
tre International atau Federasi Balap Kuda Internasional. 18 Awak kapal. 
20. TechnicaI Knock Out. 21. Tanpa huruf L = Jadwal. 23. Peluru senapan 
angin. 25. Sistem berkirim surat lewat internet. 26. Berbaris memanjang 
untuk menunggu giliran. 27. Nama bunga. 

MENURUN 

1. Sikap menerima pemberian atau kehendak ilahi. 2. Tempat untuk 
persembahyangan umat Budha Tionghoa. 4. Domba. 5. Sistem menulis 
angka-angka secara taktis. 7. Tuntutan terakhir pihak lawan secara poli¬ 
tis. 8. Ilmu tentang kemasyarakatan. 10. Jaringan informasi dalam sistem 
komunikasi via internet. 12. Perlente (Inggris). 17. Ilmu yang mempe¬ 
lajari segala sudut kehidupan / alam. 19. Sebutan untuk maha raja. 
22. Kekasih, sayang (Inggris). 24. Lumas. 


1 



2 



3 

4 1 


r 

5 












6 

7 


8 




9 


10 



m 

11 


12 







13 







14 



M 





15 




□ 

16 



J 






17 








18 


19 




M 

20 







21 



22 



23 

24 





M 

i 


25 





b 

b 

b 

i 




$ 

b 

b 




b 

b 


26 






27 






www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 
















































































































ANEKA RAGAM 


9 DESEMBER -15 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


07 


MASKOT PON 2020 


Yuk, Kenalan sama 


FILOMINO #020 




Kangpho: Kangguru Pohon Mantel Emas I Drawa: Burung Cenderawasih 


Ikat pinggang: 

Desain ukiran khas Papua 


Mahkota: 

Gambaran puncak 
Gunung Jayawijaya 



1 

3 


1 


3 



3 


1 

3 




1 


3 

1 



g 

3 



1 














1 

4 


8 




3 

8 




3 


5 


6 

4 

1 

3 

1 



4 






1 



1 


3 

1 


4 

3 


1 



4 

1 









4 

1 

3 



1 

6 

1 


5 


3 

1 



3 

1 




5 

2 

1 

3 



Filomino adalah teka-teki mengisi angka dari 2 sampai 9 ke dalam kotak-kotak kosong. 
Angka-angka yang dimasukkan harus sesuai dan berada disekitar angka yang telah tertera, 
dengan jumlah angka yang ditulis - harus sesuai dengan angka yang tertera. 

Angka 1 tidak lagi dimasukkan karena hanya 1 kotak, sementara angka 2 harus diisi didekat angka 
2 yang ada sehingga menjadi 2 kotak bersambung. Begitu pula 3 harus ditulis di dekat 3. 
Selanjutnya hingga angka 9 yang rangkaiannya harus diisi sampai berjumlah 9 kotak bersambung. 


Ayo, dukung pekan olahraga terbesar Indonesia 
—bareng Kangphofi Drawa! - 


SUDOKU #020 


l^kolibri 



6 


1 





7 



4 



6 



9 



2 

9 







3 



6 




2 

4 

1 

8 

5 


9 

6 

7 

3 

9 




7 



1 







8 

1 



6 



7 



4 



8 





4 


3 



Sudoku adalah teka-teki angka yang digemari di 
seluruh dunia. Sangat menyenangkan untuk di¬ 
mainkan, tetapi bisa rumit cfan membingungkan 
pada awalnya. 

Tujuannya adalah untuk mengisikan angka-an¬ 
gka dari 1 sampai 9 ke dalam jaring-jaring 9x9 
yang terdiri dari 9 kotak 3x3 tanpa ada angka 
yang berulang di satu baris, kolom atau kotak. 


Believe /t or iVbtA 



^ “ 6^MOOU 

Butut ^KTIRELV OUToF PLASTIC SOtA FlUUED» 

WltM At>o0e, A COSJCRETE MAt>E OF tURTSTRAW AND WAtER 



9TicKERs 
ON Ft?UiT APE Al>HePEt> 
Wltri fooP-SAFE AWeSl'/E. 

[QO 

Oiolribuled Dy Androw# McMeel for UFS. 


Ae A 
MAGSive 
\S-PiOUHt)'8L(XX 
eEF0^^E BEING 
cut tX>WN INTO 


$»2019 Ripley Enterlainmont li>c. 


127 


Rqde3^s - Pens^^atauTI^ 

“Sebuah sekolah di San Pablo, Filipina dibangun dengan botol plastik soda yang 
didaur ulang dan diisi dengan adobe atau campuran pengganti semen yang ter¬ 
diri dari lumpur dan air,” 

“Stiker yang ada pada kulit buah-buahan impor dilekatkan dengan per¬ 
ekat yang aman dengan makanan “ 

“Permen Tootsie Rolls awalnya dibuat sebesar batu tela, selanjutnya di- 
potons: menjadi potongan-potongan kecil yans. dapat dikunyah. “ _ 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 












































































08 SfeLcellceinmimlkim 


Nurdin Abdullah Akui 
Bantaeng Berpengaruh 

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), 
Prof HM Nurdin Abdullah, menga¬ 
ku, dirinya masuk dalam dunia poli¬ 
tik tidak bisa terlepas dari Kabupaten 
Bantaeng yang dipimpinnya selama 
10 tahun. 

Dua periode memimpin daer¬ 
ah yang terdiri dari delapan keca¬ 
matan ini, ia memiliki seribu cer¬ 
ita dan hasil karya. Salah satunya, 
Bantaeng dikenal sebagai daerah 
dengan mall pelayanan publik yang 
dipermudah, sehingga menjadi daya 
tarik tersendiri bagi investor.“Saya 
betul-betul merasa bahagia sekali, 
bisa hadir kembali di sini dan Ban¬ 
taeng tidak bisa kami lupakan. Saya 
masuk dalam dunia politik karena 
Bantaeng,” kata Prof Nurdin Abdul¬ 
lah dalam sambutannya, di Gedung 
Balai Kartini Bantaeng, Sabtu, (7/12) 

Pada kesempatan tersebut, Nur¬ 
din Abdullah menyampaikan kepa¬ 
da seluruh hadirin, HUT Bantaeng 
yang ke 765 ini menjadi kebanggaan 
tersendiri, karena dihadiri langsung 
Pangdam Hasanuddin.‘Tni berkah 
bagi Bantaeng karena pertama kali 
dihadiri Pangdam Hasanuddin,” kata 
mantan Sekjen Apkasi Indonesia ini. 

Yang paling penting, lanjut Nur¬ 
din Abdullah, sejak dirinya menjadi 
orang nomor satu di Sulsel, banyak 
perubahan termasuk pada bantuan 
keuangan daerah bawahan. Untuk 
tahun 2019 ini sebesar Rp 300 miliar 
dan tahun depan 2020 akan dinaik¬ 
kan sebanyak Rp 500 miliar. 

“Saya adalah pembantu bapak yang 
ada di provinsi, yang akan mensup- 
port penuh seluruh daerah di Su¬ 
lawesi Selatan. Bantaeng pada HUT 
sebelumnya diberikan Rp 26 miliar 
dan tahun ini tidak kurang dari Rp 
30 miliar,” pungkasnya. (P06) 

Korban Tewas Campak 
di Samoa Capai 65 

Samoa mengatakan Sabtu (7/12) 
jumlah korban tewas akibat campak 
telah naik menjadi 65. Kebanyakan 
korban adalah anak-anak. Kemen- 
terian Kesehatan mengatakan 103 
kasus baru telah dilaporkan sejak 
Jumat (6/12). 

Angka terbaru itu dikeluarkan 
setelah lockdown dua hari, memu¬ 
ngkinkan pemerintah melakukan 
kampanye imunisasi massal. Kemen- 
terian itu mengatakan hampir 90 
persen populasinya telah menerima 
vaksin campak. 

Pulau di Pasifik Selatan itu telah 
menyatakan keadaan darurat kare¬ 
na virus itu telah menginfeksi lebih 
dari 4.500 orang. Sekolah-sekolah 
ditutup sementara. “Fakta bahwa ada 
anak yang meninggal dunia karena 
penyakit yang bisa dicegah vaksin 
seperti campak, terus terang memicu 
kemarahan dan merupakan kegaga¬ 
lan kolektif untuk melindungi anak- 
anak yang paling rentan di dunia,” 
kata Dr. Tedros Adhanom Ghebrey- 
sus. Dirjen WHO awal pekan ini. 

“Untuk menyelamatkan nyawa, 
kita harus memastikan semua orang 
mendapat manfaat dari vaksin -yang 
artinya berinvestasi pada imunisasi 
dan layanan kesehatan berkualitas 
sebagai hak bagi semua,” lanjutnya. 

Tingkat vaksinasi campak massal 
di seluruh dunia “stagnan selama 


9 DESEMBER -15 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ANTAR BANGSA 


hampir satu dasawarsa,” kata laporan 
WHO. Tingkat vaksinasi campak di 
Samoa turun dari 59% pada 2017 
menjadi 31% pada 2018, menurut 
WHO dan UNICEF, “terutama kare¬ 
na misinformasi dan ketidakper¬ 
cayaan di kalangan orangtua.” (VOA 


Film Terakhir Daniel 
Craig di James Bond 



Untuk kelima kalinya dan terakhir, 
Daniel Craig mengenakan tuksedo, 
busana ikonikagen rahasia Inggris 
007, dalam film James Bond terbaru, 
“No Time to Die.” 

Film itu akan dirilis pada April 
2020. Aktor, pemeran, dan kru film 
tersebut tidak banyak mengungkap¬ 
kan detil tentang film itu saatketika 
tampil Good Morning America ABC 
pada Rabu (4/12). Pada hari yang 
sama trailer film itu juga tayang per¬ 
dana. Namun mereka membenarkan 
Craig akan pensiun dari peran terse¬ 
but. “Ini (film) sangat emosional dan 
mengesankan secara signifikan kare¬ 
na sejumlah alasan, tentu saja men¬ 
jadi yang film terakhir Anda,” kata 
co-star Rami Malek merujuk pada 
Craig, yang telah memerankan Bond 
sejak “Casino Royale ” pada 2006. 

Craig enggan berkomentar keti¬ 
ka ditanya bagaimana perasaannya 
tentang penampilan terakhirnya. 
Namun mengenai proses pembua¬ 
tan “No Time to Die”, Craig men- 
gatakanyang paling mengejutkan 
adalah saya sangat menikmati dan 
sayamendapat kesempatan untuk 
bekerja dengan semua orang luar bi¬ 
asa ini,” kata Craig. 

Trailer untuk film yang disutradarai 
oleh Cary Fukunaga itu menampil¬ 
kan banyak adegan khas 007, seperti 
balapan mobil berkecepatan tinggi 
dan ledakan-ledakan. 

Film itu juga menampilkan agen 
rahasia MI6 baru, yang diperankan 
oleh bintang Kapten Marvel, Lasha- 
na Lynch. 

Ditanya tentang perannya sebagai 
agen 007, Lynch mengatakan: “Dia 
benar-benar agen OO.Terampil, cepat, 
menawan. Dia punya sikap dan past¬ 
inya tampil dengan banyak kejutan 
dalam waralaba ini.” 

Produser mengatakan film itu akan 
adegan Bond menikmati kehidupan 
yang tenang di Jamaika, sebelum 
seorang teman lama, Felix Leiter, 
yang anggota Badan Intelijen Pusat 
AS (AS), kemudian muncul me¬ 
minta bantuan. 

Bond kemudian memulai misi un¬ 
tuk menyelamatkan seorang ilmu¬ 
wan yang diculik. Dalam misinya, 
Bond berhadapan dengan penjahat 
misterius yang mengenakan topeng 
- diperankan oleh aktor pemenang 
Oscar, Malek. Seperti musuh-musuh 


dalam film Bond sebelumnya, Malek 
juga punya senjata dengan teknologi 
baru yang berbahaya. 

Waralaba Bond adalah salah satu 
film dunia yang paling menguntung¬ 
kan. Film “Spectre” pada 2015 mer¬ 
aup AS$ 880 juta dari box office di 
seluruh dunia, sedangkan “Skyfall” 
pada 2012 mengantongi lebih dari 
AS$ 1 miliar secara global. “No Time 
to Die” juga difilmkan di London, 
Italia dan Norwegia. (VOA) 

Biak Terima Videotron 
dari Diskominfo Papua 

Dinas Komunikasi dan Informatika 
(Diskominfo) Provinsi Papua meng¬ 
hibahkan media luar ruang berbasis 
digital MDI/Videotron kepada Pem¬ 
da Kabupaten Biak Numfor, guna 
melengkapi media komunikasi yang 
ada di kota karang tersebut. Penyer¬ 
ahan hibah Barang Milik Daerah 
(BMD), oleh Kepala Diskominfo 
Papua Kansiana Salle, diterima bu¬ 
pati setempat, Rabu kemarin, di Aula 
Sasana Krida Kabupaten Biak. 

Kansiana Salle disela-sela acara itu 
berharap penggunaan media Video¬ 
tron oleh Pemda Biak Numfor, dapat 
dipergunakan untuk menyampaikan 
informasi kinerja pemerintah daerah 
kepada masyarakat. 

Dengan demikian, masyarakat 
bakal lebih banyak tahu aktivias 
maupun kinerja Pemda yang juga 
sebagai upaya mewujudkan keter¬ 
bukaan informasi publik diatas neg¬ 
eri ini. “Memang Kabupaten Biak 
Numfor tidak menjadi cluster penye¬ 
lenggara PON XX. Tapi kita tetap 
menghibahkan Videotron agar dapat 
memasifkan informasi multi iven 
empat tahunan itu pada 2020 men¬ 
datang,” ucap ia. 

Bupati Biak Numfor Herry Ario 
Naap mengapresiasi perhatian Pem- 
prov Papua untuk menunjang proses 
keterbukaan informasi publik serta 
adanya transparansi dalam pengelo¬ 
laan APBD Kabupaten Biak Numfor. 
“Intinya fungsi Videotron ini sangat 
maksimal dalam menunjang keter¬ 
bukaan informasi publik,” tutupnya. 

Diketahui, Videotron yang dihi¬ 
bahkan Pemprov Papua berukuran 5 
X 8 Meter, terpasang di Kantor Bupa¬ 
ti Biak Numfor, Jalan Majapahit no 
1, Kelurahan Samofa, Distrik Samo- 
fa. Kabupaten Biak Numfor dengan 
nilai pengadaan mencapai Rp2.6 M 
lebih. (P02) 



Marriage Story Dmrediksi 
Kuasai Golden Globe 

Musim penganugerahan penghar¬ 
gaan film Hollywood akan dimulai 
pada Senin (9/12). Saat itu nominasi 
penghargaan Golden Globes akan 
diumumkan. Piala Globes yang ber- 


bentuk bola dunia emas itu adalah 
penghargaan film terpenting kedua 
Hollywood. Penghargaan ini juga 
menjadi acuan dalam perolehan Pi¬ 
ala Oscar. 

“Peramal” penerima penghargaan 
Gold Derby memperkirakan film 
kisah perceraian “Marriage Story” 
akan memimpin perolehan piala 
dengan enam unggulan, menurut 
berita yang dilansir dari AFP. 

Film Netflix tersebut menggambar¬ 
kan bagaimana cinta yang tampakn¬ 
ya stabil dapat dicabik-cabik setelah 
aktris Scarlett Johansson pindah dari 
New York ke Los Angeles. Ia me¬ 
manggil pengacara ketika berpisah 
dari suaminya, yaitu sutradara teater 
yang narsisistik. Tokoh tersebut 
diperankan oleh Adam Driver. 

Film paling panas adalah epik 
gangster yang disutradarai Martin 
Scorsese berdurasi tiga setengah 
jam, berjudul “The Irishman” -juga 
dari Netflix. Selain itu juga ada film 
festival nostalgia dengan sutradara 
Quentin Tarantino “Once Upon a 
Time in Hollywood.” 

Masing-masing film memiliki 
kekuatan dengan bintang Robert D e 
Niro dan Al Pacino yang berhadapan 
melawan Leonardo DiCaprio dan 
Brad Pitt. (VOA) 

Sikat Gigi Baik Untuk 
Kesehatan Jantung 

Sebuah studi di Korea Selatan 
menunjukkan orang-orang yang 
menyikat gigi tiga kali sehari lebih 
kecil kemungkinannya untuk men¬ 
galami fibrilasi atrium atau gang¬ 
guan irama jantung, dibandingkan 
mereka yang kurang konsisten men¬ 
jaga kebersihan mulut. 

Dilansir oleh Reuters, para peneli¬ 
ti meneliti 161.286 responden yang 
merupakan peserta asuransi kese¬ 
hatan nasional. Para responden itu 
tidak punya riwayat fibrilasi atrium, 
gagal jantung atau penyakit kardio¬ 
vaskular lainnya. Hasilnya 4.911 
orang, atau 3 persen dari populasi 
penelitian mengalami fibrilasi atri¬ 
um dan 7,971 orang, atau 4,9 persen 
mengalami gagal jantung. 

Fibrilasi atrium ditandai dengan 
denyut jantung yang cepat dan tidak 
beraturan. Penelitian tersebut me¬ 
maparkan orang-orang yang men¬ 
yikat gigi tiga k^ali sehari memiliki 
kemungkinan mengalami fibrilasi 
atrium 10 persen lebih rendah. Selain 
itu juga 12 persen lebih rendah men¬ 
galami risiko gagal jantung diband¬ 
ingkan dengan mereka yang lebih 
jarang menyikat gigi. 

“Kebersihan mulut yang lebih se¬ 
hat dengan sering menyikat gigi dan 
membersihkan gigi secara profesion¬ 
al dapat mengurangi risiko fibrilasi 
atrium dan gagal jantung,” peneli¬ 
ti senior dari Fakultas Kedokteran 
Universitas Ewha Womans di Seoul, 
Dr. Tae-Jin Song, dan tim memapar¬ 
kan dalam European Journal of Pre- 
ventive Kardiologi. 

Pada fibrilasi atrium, impuls listrik 
di bilik atas jantung kacau. Hal terse- 
butmenyebabkan bagian otot jan¬ 
tung bergetar, bukannya berkontrak¬ 
si secara normal. Akibatnya, darah 
tidak bergerak ke bilik jantung yang 
lebih rendah. Hal ini dapat menye¬ 
babkan pembentukan gumpalan 
yang dapat menyebabkan stroke. 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 















ANTAR BANGSA 


9 DESEMBER -15 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


09 


Gagal jantung terjadi ketika otot 
jantung terlalu lemah untuk me¬ 
mompa darah dalam jumlah cukup 
ke seluruh tubuh. Gejalanya, antara 
lain kelelahan, kenaikan berat badan 
akibat kelebihan cairan dalam tu¬ 
buh, sesak napas dan mengi. 

Menurut penelitan itu, beberapa 
penelitian sebelumnya menunjuk¬ 
kan bahwa kebersihan mulut yang 
buruk dapat menyebabkan bak¬ 
teri masuk ke dalam aliran darah, 
memicu peradangan di seluruh tu¬ 
buh. Berdasarkan penemuan pada 
penelitian sebelumnya, peradangan 
dapat meningkatkan risiko fibrilasi 
atrium dan gagal jantung. 

Lebih lanjut penelitian itu menun¬ 
jukkan menyikat gigi secara teratur 
kemungkinan bisa mengurangi bak¬ 
teri yang berada di bagianbiofilm 
subgingivaatau kantung di antara 
gigi dan gusi. Hal itu membantu 
mencegah bakteri memasuki aliran 
darah. (VOA) 

Sekolah Teologi Berperan 
Dalam Kebebasan Berag¬ 
ama 

Sekolah-sekolah tinggi teologia 
bukan hanya mengajarkan tentang 
agama dan mempersiapkan ma¬ 
hasiswa untuk menjadi rohaniwan 
atau mempersiapkan diri sebagai 
pendeta. Lembaga pendidikan 
tersebut memiliki peran yang lebih 
besar di tengah masyarakat. 

Lahir dan dibesarkan sebagai Mus¬ 
lim di Turki, Abdullah Antepli kini 
mengajar di Sekolah Tinggi Teologi 
di Duke University, North Carolina. 
Kurikulum sekolah tinggi tersebut 
berfokus pada masalah-masalah 
kekristenan. “Peran saya di sini ada¬ 
lah mengilhami para calon pende¬ 
ta Kristen ini yang masuk sekolah 
tinggi teologia untuk memperdalam 
teologi Kristen dan tradisi Kristen 
mereka,” kata Antepli melalui Skype. 

“Peran saya adalah membuat ba¬ 
han pelajaran tentang Islam dan 
teologi Muslim serta mempelajari 
perbedaan dan persamaan antara 
Kristen dan Islam sebagai bagian 
dari pertumbuhan mereka dari sisi 
pendidikan dan informasi,” lanjut¬ 
nya. Sekolah Tinggi Teologia Duke 
meluluskan rohaniwan yang mun¬ 
gkin bertugas di penjara-penjara 
atau di lembaga militer. Joseph Du- 
Wors, seorang mahasiswa di sana, 
telah menjadi rohaniwan militer 
selama 10 tahun ini. 

“Saya baru-baru ini diterima untuk 
mengajar agama-agama dunia bagi 
militer di salah satu universitasnya 


yang berlokasi di Fort Bragg, North 
Carolina. Jadi untuk memper¬ 
siapkan tugas mengajar itu, militer 
mengirim saya untuk menyegarkan 
kembali keterampilan dan pengeta¬ 
huan akademik dengan mengikuti 
program master satu tahun untuk 
kajian agama,” kata J Jospeh Du- 
Wors, mahasiswa Sekolah Tinggi 
Teologia Duke melalui Skype. 

DuWors yang seorang rohaniwan 
Kristen, telah dua kali ditempatkan 
di Afghanistan dan telah bekerja 
bersama dengan orang-orang dari 
berbagai latar belakang agama. “Ka¬ 
takanlah sebagai contoh, seorang 
penganut Hindu mendatangi saya 
dan ingin menjalankan praktik Hin¬ 
du atau berbicara kepada seorang 
pemimpin agama Hindu. Maka tu¬ 
gas sayalah untuk memastikan saya 
melakukan semua hal yang saya 
mampu untuk menghubungkan 
orang itu dengan pemimpin yang 
tepat,” kata DuWors. 

Menjadi seorang rohaniwan dapat 
mengalami konflik secara etis dalam 
situasi seperti perang, jelas DuWors. 

“Masalahnya adalah kita sebagai 
manusia kita beragama, dan kita 
manusia, kadang-kadang kita ber¬ 
perang. Dan apakah seseorang 
merasa nyaman atau tidak sewaktu 
berdinas dalam militer untuk nega¬ 
ra mereka, ini adalah semacam up¬ 
aya perenungan yang mendalam,” 
katanya. “Dan menurut saya itu 
membuat semakin penting bahwa 
kita memiliki orang-orang seperti 
rohaniwan yang mampu berbicara 
dan berdialog dengan para koman¬ 
dan mengenai implikasi etis dari apa 
yang mungkin atau tidak mungldn 
mereka akan lakukan sebagai ang¬ 
gota militer,” papar DuWors. 

Sekolah-sekolah tinggi teologia, 
jelas Antepli, memilild peran yang 
lebih besar di tengah masyarakat 
Amerika daripada yang disadari 
kebanyakan orang. Sebagian orang 
yang mendukung kebebasan berag¬ 
ama semata-mata bertindak atas 
kepentingan mereka sendiri atau 
keyakinan mereka sendiri, ujarnya. 

“Seperti misalnya Muslim yang ha¬ 
nya menjerit dan berjuang melawan 
Islamofobia. Atau seperti anti-Semit 
adalah masalahnya orang Yahudi 
saja, homophobia adalah masalahn¬ 
ya komunitas LGBTQ saja. Atau 
rasisme hanya masalah bagi warga 
Amerika keturunan Afrika. Atau 
kebencian antiimigran hanyalah 
masalah warga Amerika Latin dan 
Hispanik. Maka kitapun akan salah 
sasaran,” kata Antepli. 


Apa yang dapat dilakukan seko¬ 
lah teologia, katanya, bukan seka¬ 
dar mendukung satu denominasi 
tertentu, Namu melihatnya sebagai 
aliansi dan kemitraan yang luas, dan 
berjuang melawan semua bentuk 
fanatisme, kebencian dan eksklusi,” 
kata Antepli. (VOA) 


Kampus Jadi Pusat 
Pembibitan Insan Film 



Baru-baru ini, sebuah studio 
film di Albuquerque, New Mexico, 
menandatangani kontrak bernilai 
miliaran dolar dengan raksasa hibu¬ 
ran Netflix dan kesepakatan bernilai 
AS$ 500 juta dengan Universal Stu- 
dios NBC. Perjanjian kerja sama 
dengan Albuquerque Studios itu di¬ 
jalin menyusul kebijakan baru New 
Mexico yang memberikan insentif 
pajak bagi perusahaan-perusahaan 
produksi yang membuat film di neg¬ 
ara bagian tersebut dan merekrut 
talenta lokal. Central New Mexico 
Community College, sebuah per¬ 
guruan tinggi dua tahun di Albu- 
querque menjadi pusat pembibitan 
tenaga berbakat tersebut. 

Instruktur film Carlos Gonzalez 
menunjukkan kepada para maha¬ 
siswa tahun pertama di Central New 
Mexico (CNM) Community College 
bagaimana mengoperasikan kamera 
dan peralatan lain yang mahal. 

Sebelum tahun akademik berakhir, 
sebagian mahasiswa akan bekerja 
untuk industri film di Albuquer- 
que, kata instruktur film senior Jim 
Graebner. “Program kami hanya 
berlangsung selama dua kuartal. 
Program ini pada dasarnya hanya 
berlangsung selama setengah tahun, 
di mana kami melewati seluruh 
tahapan tentang cara membuat film 
dan alur kerja yang diperlukan, 
dan kemudian kami menunjukkan 
semua alat yang diperlukan dalam 
pembuatan film dan kemudian 
mencoba membuat mereka memilih 
spesialisasi dalam kemahiran yang 


berbeda-beda,” papar Jim Graebner 
dari CNM School of Applied Tech¬ 
nologies. 

Graebner menyamakan program 
di CNM itu dengan “kamp pelati¬ 
han,” tempat para mahasiswa beker¬ 
ja sepanjang waktu mempelajari 
berbagai keterampilan, seperti men¬ 
gelola set pakaian, listrik dan penca¬ 
hayaan, serta pengoperasian kamera 
untuk memenuhi kebutuhan indus¬ 
tri yang berkembang pesat di tem¬ 
pat itu. “Hal terbesar yang harus kita 
ajarkan kepada mahasiswa adalah 
stamina, karena mereka hendak me¬ 
masuki dunia kerja di mana setiap 
orang mengharapkan delapan jam 
kerja. Kami sendiri melakukannya 
14 jam per hari. Itu rata-rata,” kata 
Jim Graebner. Ia mengatakan bahwa 
kelompoknya bukan semata-mata 
merupakan klub khusus pria. 

“Hollywood berperan besar dalam 
meningkatkan persentase wanita 
dan semua golongan yang kurang 
terwakili. Jadi, jika Anda seorang 
wanita, dan ingin menjadi teknisi, 
sekarang juga saya bisa mendapa¬ 
tkan pekerjaan untuk Anda,” kata 
Jim Graebner. 

Selain belajar menjadi teknisi, 
yaitu menjadi bagian dari tim yang 
membuat film, mahasiswa juga di¬ 
bimbing untuk mengembangkan 
lebih banyak pengalaman berdasar¬ 
kan praktek langsung di lapangan. 
“Ketika seorang manajer unit pro¬ 
duksi membutuhkan lebih banyak 
orang, maka mereka pergi ke serikat 
pekerja dan orang-orang dari seri¬ 
kat pekerja mendapatkan kesempa¬ 
tan pertama,” tambah Jim Graebner. 

Cabe Reyes, seorang instruktur 
teknisi di CNM, dulu kuliah di lem¬ 
baga pendidikan itu dan kemudian 
dipekerjakan sebagai instruktur 
purna waktu. Dia juga pekerja lep¬ 
as untuk industri film. “Sejak saya 
dipekerjakan hingga sekarang, saya 
telah melihat program ini bertam¬ 
bah dalam jumlah mahasiswanya 
yang sangat besar. Sekarang hampir 
dua kali lipat,” kata Cabe Reyes. 

Apalagi sekarang, dengan insentif 
pajak yang diberikan, New Mexi- 
co mensyaratkan bahwa sedikitnya 
60% dari seluruh karyawan pro¬ 
duksi berasal dari negara bagian itu. 
“Prospek masa depan sangat bagus! 
Kami membuat orang-orang datang 
ke sini sepanjang waktu mencari lu¬ 
lusan untuk dipekerjakan,” kata dia. 

Prospek juga bagus untuk sutrada¬ 
ra dan aktor asli dari New Mexico 
yang ingin membangun karier di 
negara bagian asal mereka. (VOA) 


GARFIELD - Paws.i] 


HMM... NOTHING 
INTERESTING OOTSIPE 





www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 



















































































OPINI 


10 


9 DESEMBER -15 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Kon^Datadiliiiitanlndiistri^^ 

Oleh: Izzuddin Ar Rifqiy, SST 


Dari Redaksi... 



sak tatanan yang sudah disepakati bersama. 
Banyak oknum aktivis dan pengamat yang 
biking kisah sedih daerah yang sementara 
ini lagi cari cara untuk berdayakan sum¬ 
ber daya alam dan sumber daya manusia 
yang kalo menurut orang luar Maluku dan 
luar Indonesia, sangat kaya dan luar biasa. 

Beta paling kasian sekali pas ada orang 
yang bilang kabupaten ini masih keting¬ 
galan, tapi pas daerah ini ada buat pemba¬ 
ngunan dengan korbankan hal-hal seder¬ 
hana yang bisa diperbaiki dan dirapikan, 
mereka baribut dan bilang daerah ini 
seng bole diubah, barang ale mau supaya 
ale pu sponsor yang duduk berkuasa dan 
bikin daerah ini sesuai dengan ale pu mau. 

Tapi katong masyarakat kecil ini mo bicara 
apa lai, apalagi banyak petugas yang seha¬ 
rusnya berikan informasi positif dan memba¬ 
ngun daerah kepada masyarakat kecil, malah 
bicara seng baik tentang dong pu pemimpin, 
baik dari pucuk atas sampe pucuk bawah. 

Oknum-onum ini lebih parah lai, sudah seng 
mau kerja baik tapi bicara orang pu kerja yang 
belum selesai paleng gampang. Kamong kira 
orang-orang itu dapa pilih karna seng ada 
tujuan. Paling kurang dorang ada punya pen¬ 
galaman memimpin dan menahan emosi se¬ 
hingga seng dapat provokasi dari orang-orang 
yang pung kerja baribut pas su seng ada uang 
untuk makan. Sebab para pemimpin di kabu¬ 
paten ini SU didoakan sama Tete Manis par 
pimpin daerah ini agar keluar dari tanah pen¬ 
gasingan yang selama ini bikin katong hobi 
bicara menjatuhkan di belakang orang lain. 

Sio, sekarang ini su Adven dan sabantar lai su 
mo Natal. Kira-kira tunggu kapan lai untuk katong 
bersihkan katong pu hati ini guna mencapai hari 
yang Fitri nanti. Tunggu sampe 2020 selesai? (***) 


JRevolusi Industri 4.0 membawa industri 
di penjuru dunia naik ke sebuah level yang 
baru. Perombakan total juga melingkupi 
dalam berbagai aspek kehidupan manusia. 
Untuk itu, merumuskan strategi yang te¬ 
pat tentang bagaimana kita menghadapinya 
menjadi sangat krusial. Apakah Indonesia 
siap mengarunginya? 

Indonesia punya visi menjadi 10 besar 
kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2030. 
Target berdasarkan PDB ini, bisa dibilang 
cukup realistis, menilik posisi Indonesia kini 
nyaman di peringkat 27. Tapi hal tersebut 
bukan berarti tanpa halangan. Industri ke¬ 
empat berarti berjibaku dengan teknologi 
tercanggih seperti Internet of Things (loT), 
big data, internet super cepat dan artificial 
intelegence. Sebagai negara kepulauan, Indo¬ 
nesia punya tantangan untuk menyediakan 
infrastruktur digital yang merata ke seluruh 
wilayahnya. 

Dunia internasional punya caranya sendi¬ 
ri untuk mengukur kesiapan suatu negara 
dalam menghadapi industri keempat. World 
Economic Forum (WEF) mengeluarkan in¬ 
dikator global bernama Global Competi- 
tiveness Index. Pada tahun 2018, Indonesia 
ada di posisi 45 dari 140 negara, naik dua 
peringkat dibanding tahun 2017. Peringkat 
keempat pada regional ASEAN, di bawah 
Singapura, Malaysia dan Thailand. Posisi 
yang didapatkan Indonesia salah satu faktor 
utamanya adalah besarnya pasar negara ini 
(8 dari 140). 

Sementara itu, Indonesia juga terus berger¬ 
ak. Kementrian Perindustrian (Kemenperin) 
pada April 2018 lalu ini merumuskan sebuah 
peta jalan untuk menyongsong industri ke¬ 
empat bernama Making Indonesia 4.0. Peta 
jalan tersebut merinci fokus pada 5 sektor 
unggulan dan 10 program prioritas nasional 
sebagai bentuk komitmen pemerintah. 

Data sebagai Kompas 

Salah satu cara untuk bersiap menghadapi 
industri keempat adalah menggunakan data 
sebagai kompas. Sehingga dalam luasnya lau¬ 
tan (industri), kompas (data) adalah sebuah 
keniscayaan. Kita sudah punya tujuan se¬ 
bagai 10 besar kekuatan ekonomi dunia, tapi 
jika tidak menggunakan kompas maka tentu 
saja kita akan tersesat. 

Data dapat menjadi dasar perencanaan 
sebelum mulai mengambil langkah. Pada 
tingkat lebih lanjut, data dapat menjadi alat 
untuk membantu pengambilan keputusan 
dan pemecahan masalah. Pada proses pelak¬ 
sanaan, data juga dapat menjadi indikator 
capaian/ acuan keberhasilan sebuah pro¬ 
gram. Terakhir, data juga berfungsi sebagai 
alat evaluasi, apa yang perlu diperbaiki dan 


ditingkatkan, apa yang perlu dipertahankan. 

Kita ambil contoh dalam roadmap Making 
Indonesia 4.0. Salah satu program prioritas 
dalam roadmap ini adalah peningkatan kual¬ 
itas SDM. Maka data diperlukan dalam setiap 
langkahnya. Ketika dalam perencanaan, per¬ 
lu dilihat dulu bagimana kondisi SDM Indo¬ 
nesia saat ini. 

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja 
Nasional (Sakernas) Februari 2019. Ternyata 
lulusan SMK kita, yang notabene diharapkan 
bisa langsung bekerja, banyak sekali yang 
menganggur (8,3 persen). Data juga menun¬ 
jukkan fakta lebih mencengangkan. Ternyata 
para sarjana kita juga tak kalah banyak yang 
menganggur. Tak kurang dari 6,9 persen lu¬ 
lusan Diploma I,II,III dan 6,2 persen lulusan 
SI tak mempunyai pekerjaan. 

Dari data pula kita mengetahui sebab-se¬ 
babnya. Antara lain adalah keterampilan 
yang tidak sesuai dengan kebutuhan peker¬ 
jaan, ekspektasi penghasilan dan status yang 
lebih tinggi, serta penyediaan lapangan kerja 
yang terbatas. Lalu berdasarkan data tersebut 
diambillah langkah yang tepat. Contohnya 
penyesuaian kurikulum di SMK, pelatihan 
kerja diperbanyak serta disesuaikan zaman, 
dan pembukaan lapangan kerja sesuai kebu¬ 
tuhan. 

Lalu untuk keperluan pengukuran diben¬ 
tuklah indikator capaian, misalkan mengu¬ 
rangi tingkat pengangguran SMK dan sarja¬ 
na ke angka satu persen. Seiring berjalannya 
waktu, langkah-langkah yang telah diambil 
dievaluasi lagi dengan data. Karena pengum¬ 
pulan data Sakernas dilakukan secara ber¬ 
kala setiap semester. Maka para pengambil 
kebijakan dapat ber-manuver dengan cepat 
setiap dibutuhkan kebijakan yang lebih tepat 
sasaran. Begitu cycle-nya sampai ditemukan 
formulasi kebijakan terbaik/ tercapainya tar¬ 
get indikator. 

Ketika indikator sudah tercapai, maka perlu 
dibuat target-target baru. Berbekal data yang 
komperehensif, apa yang sudah benar, apa 
yang mau kita tingkatkan lagi dari SDM kita. 

Mengumpulkan dan menggunakan data 
berkualitas berarti mempersiapkan se¬ 
baik-baiknya. Namun pada akhirnya tentu 
saja bergantung kepada langkah-langkah 
yang diambil. Hal tersebutlah yang akan 
mempengaruhi ke mana Indonesia akan ber¬ 
layar di lautan industri keempat ini. Karena 
data tidak akan mengubah kemana angin 
berhembus, tapi memberikan petunjuk ke 
mana kita harus berlayar. 

Penulis adalah Staf Neraca Wilayah dan Anal¬ 
isis Statistik BPS Kepulauan Tanimhar. 


Lelemuku. com 

Diterbitkan oleh CV. Batlax | Akta Notaris : Joni Sabono No: 32 tanggal 29 Agustus 2017 | NPWP: 82.895.393.5-941.00 | SIUP: 266/8101/P. 
Mik/XI/20i7 I TDP : 81013460332 

PEMBINA Drs. Nikodemus Batlayeri, Jack Sobuber, S.Kom PENANGGUNG JAWAB | PEMIMPIN PERUSAHAAN Albert Batlayeri PEMIMPIN 
REDAKSI Laura Sobuber STAF REDAKSI Aksamina Masela, Eva Bembuain, Anna Aurmatin. KONTRIBUTOR Ade Nasti (Sumut); Ari. S (Banten); Ashari 
Bharaduta, Dian Agustina (Jakarta); Samuel. M (Jatim); Anton, (Kalbar); Irwan (Kalteng); Fadly Syarif, Arman, Muhammad Akbar (Sulsel); Ricky Lodar (Papua) 
WEBMASTER | DESAIN Tim Batlax KEUANGAN | IKLAN Laura Sobuber SIRKULASI | PEMASARAN Roy Marten Cianghit 


ALAMAT REDAKSI Jalan Wolter Monginsidi no 02 , RT 03 , RW 04 , Saumlaki, Tanimbar Selatan, 97464 Kepulauan Tanimbar. Maluku, Indonesia 
REKENING : Bank Rakyat Indonesia (BRI), 0643 - 01 - 013296 - 53-3 atas nama CV Batlax EMAIL redaksi@lelemuku.com SMS/WA PENGADUAN 
081343199624 SMS/WA REDAKSI/IKLAN : 085254922161 



Setiap Staff Redaksi yang namanya tercantum disini telah dilengkapi Kartu Identitas dan Surat Tugas dalam menjalankan profesinya di lapangan. 

Dalam bertugas wartawan Lelemuku.com berhak menolak dan dilarang menerima serta meminta imbalan berupa apapun dari narasumber. 

Redaksi Lelemuku.com menerima kiriman informasi beruna keeiatan masvarakat. lavanan nublik. berita, artikel, kritik, saran dan sebaeainva melalui Email. Facebook. Twitter. SMS dan WA redaksi. 




www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 





















SAMBUNGAN 


9 DESEMBER -15 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


11 


Tertibkan... 

Selanjutnya Bupati Fatlolon 
menyatakan masyarakat dan pe¬ 
merintah Kabupaten Kepulauan 
Tanimbar menyambut Tim SKK 
Migas dan Inpex yang berkun¬ 
jung ke Saumlaki 

Ia menyampaikan bahwa kun¬ 
jungan silahturahmi ini adalah 
salah satu bentuk hubungan 
yang baik antara Pemerintah 
Kabupaten Kepulauan Tanim¬ 
bar, SKK Migas dan Inpex untuk 
mendukung seluruh pelaksanaan 
proyek abadi ini. “Masyarakat di 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar 
mengharapkan ada percepatan 
pengembangan Blok Masela agar 
bisa memberikan manfaaat gan¬ 
da kepada masyarakat. Saya ber¬ 
harap melalui silahturahmi ini 
kita semua menyamakan persepsi 
untuk dukung penuh Blok Mase¬ 
la agar bisa memberikan manfaat 
besar bagi rakyat di Kabupaten 
Kepulauan Tanimbar” tegas Bu¬ 
pati dalam sambutannya. 

Menanggapi hal tersebut Pres- 
dirWatanabe dalam sambutan¬ 
nya menyampaikan harapan¬ 
nya untuk Proyek Masela ini 
mendapat dukungan bagi per¬ 
cepatan pelaksanaannya “Saya 
berharap Pemerintah Kabupaten 
Kepulauan Tanimbar dan SKK 
Migas serta Inpex bekerjasama 
untuk mendukung percepatan 
proyek Abadi” jelas dia. 

Direktur Operasional SKK Mi¬ 
gas, Julius Wiratno pada kesem¬ 
patan yang sama menjelaskan 


bahwa dalam beberapa waktu 
belakangan SKK Migas bersa¬ 
ma dengan Inpex sangat intens 
melakukan diskusi membahas 
proyek abadi ini. 

Ia menyampaikan minggu 
lalu dilaksanakan rapat dengan 
Komisi VII DPR RI yang dihadiri 
oleh Pimpinan Coorporate dari 
Jepang dan dari Inpex di Jakarta, 
selain itu juga diskusi dilakukan 
bersama dengan anggota DPR 
dan DPD yang datang ke kantor 
untuk beraudiensi. “Kami sangat 
berterima kasih karena diterima 
dengan baik dan menjadi satu ke¬ 
satuan untuk melangkah bersama 
dalam pelaksanaan proyek yang 
memang sangat besar dan memi¬ 
liki nilai strategis bagi bangsa 
dan negara,” ungkap dia. 

Untuk itu, sambung Wiratno 
sangat diharapkan agar proyek 
ini didukung oleh semua pihak 
agar dapat segera dilaksanakan. 

“Proyek ini adalah proyek yang 
sangat penting, yang pasti akan 
memiliki multiplayer efek dan 
bersentuhan langsung dengan 
masyarakat di Kabupaten Kepu¬ 
lauan Tanimbar” jelasnya menga¬ 
khiri sambutan pada acara ramah 
tamah tersebut. 

Acara sambutan ini sendi¬ 
ri dilaksanakan di Kediaman 
Bupati Tanimbar dan dihadiri 
oleh DPRD, Forkopimda, To¬ 
koh Agama, Para Pejabat Struk¬ 
tural dan Pimpinan Isntansi 
Vertikal, BUMN, BUMD serta 
Pemerintah Desa di Kabupat¬ 
en Kepulauan Tanimbar. (LOl) 


ICecamatan... 

(STBM) dan deklarasi kecamatan 
stop BABS secara bersama den¬ 
gan slogan ‘sehatlah Tanimbarku, 
sehatlah Maluku dan sehatlah In¬ 
donesiaku. “Ini adalah bagian dari 
pengembangan manusia. Sehatlah 
Tanimbarku. Terima kasih para 
pemimpin, terima kasih para sa¬ 
habatku di Dinkes Tanimbar, terima 
kasih Kepala Puskesmas Alusi, Bapa 
Camat dan para Kepala Desa se Ke¬ 
camatan Kormomolin. Tuhan mem¬ 
berkati kita semua,” ungkapnya. 

Melalui deklarasi tersebut, 
seluruh masyarakat Kecamatan 


Kormomolin yang terdiri dari 
Desa Alusi Batjasi, Alusi Bukjalim, 
Alusi Kelaan, Alusi Krawain, Alu¬ 
si Tamrian, Klimasa, Lorwem- 
bun, Lumasebu Meyano Bab dan 
Meyano Das berkomitmen untuk 
tidak lagi melakukan BABS dan 
turut memiliki tanggung jawab 
bersama dalam meningkatkan 
kualitas kesehatan serta memeli¬ 
hara kebersihan di masing-masing 
wilayahnya dari perilaku BABS 
yang tidak hanya merugikan diri 
sendiri, namun juga menimbul¬ 
kan kerugian berupa pencema¬ 
ran lingkungan sekitar. (L02) 



Dubes... 

nicipal People’s Government, Li Bo 
dalam sambutannya menyampaikan 
apresiasi dan menyambut baik penye¬ 
lenggaraan Forum Bisnis di Chon- 
qging. Kegiatan tersebut diharapkan 
dapat semakin meningkatkan kerja 
sama Indonesia dan Chongqing di 
bidang perdagangan, pariwisata dan 
investasi yang selama ini sudah ber¬ 
jalan dengan sangat baik. 

Saat ini terdapat 8 perusahaan asal 
Chongqing yang telah melakukan 
investasi di Indonesia, salah satun¬ 
ya yaitu Sokon Group melalui PT 
Sokonindo Automobile yang telah 
memiliki pabrik mobil di Serang. 
Dari sisi pariwisata, tercatat seban¬ 
yak 60 ribu wisatawan asal Chongq- 
ing telah berkunjung ke Indonesia. 
Sebagai salah satu dari 4 municipality 
di Tiongkok, Chongqing juga maju di 
sektor IT antara lain melalui pendi¬ 
rian Intelligent Technology Park oleh 
OPPO. Pada tahun 2018 nilai perda¬ 
gangan Indonesia-Chongqing men¬ 
capai USD 1.2 milyar. 

Forum Bisnis menghadirkan nara¬ 
sumber yang berasal dari Badan Koor¬ 
dinasi Penanaman Modal, Kemente- 
rian Perdagangan, Kantor Perwakilan 
Bank Indonesia Beijing, Huawei dan 


Sokon Motor Group. Kegiatan diakhiri 
dengan sesi networking antara pelaku 
usaha kedua negara yang berminat 
menjajaki kerja sama lebih mendalam. 

Seusai Forum Bisnis, Dubes RI dan 
para pembicara diundang dalam suatu 
jamuan makan malam khusus Indo¬ 
nesia oleh Walikota Chongqing, Mr. 
Tang Liangzhi beserta jajaran. Dalam 
jamuan tersebut, delegasi Indonesia di¬ 
hibur dengan lagu “Sing Sing S o” yang 
dibawakan oleh vokal grup anak-anak 
kota Chongqing. Dubes RI juga mem¬ 
balas dengan menampilkan lagu “Sio 
Mama” bagi Walikota dan jajaran. 

Jamuan juga dihadiri oleh Founder & 
Chairman Chongqing Sokon Industry 
Group Co., Ltd, Mr. Zhang Xinghai 
yang menyampaikan minatnya untuk 
memperluas investasi di Indonesia. 

Sebagai catatan, kegiatan Forum 
Bisnis Indonesia-Chongqing masuk 
dalam salah satu agenda Asia-Europe 
Cooperation Dialogue Boao Forum 
for Asia (BFA), forum internasion¬ 
al bergengsi yang berkantor pusat di 
Tiongkok. Dubes Djauhari Oratman- 
gun bersama dengan delegasi Indone¬ 
sia turut menghadiri sesi pembukaan 
BFA yang salah satunya menampilkan 
Chairman BFA, Mr. Ban Ki Moon, 
sebagai salah satu pembicara. (RIO) 





Jokowi Tegas Pejabat BUMN Tak Main-main 


JAKARTA - Langkah Menteri 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 
Erick Tbohir, yang memberhentikan 
Direktur Utama Garuda Indonesia 
dari jabatannya sebagai konsekuensi 
atas tindakan pelanggaran yang tel¬ 
ah dilakukan harus dijadikan pesan 
yang sangat jelas dan tegas. 

Presiden Joko Widodo mengatakan 
bahwa sikap tegas Menteri BUMN 
tersebut merupakan pesan agar 
seluruh jajaran pejabat tinggi BUMN 
dapat bekerja dengan baik sekaligus 
menjaga integritas. “Saya kira pesan¬ 


nya tegas sekali. Sudah, saya enggak 
akan mengulang. Jangan ada yang 
mengulang-ulang seperti itu lagi,” 
kata Presiden di sela kunjungan kerja 
ke Tangerang Selatan, Jumat (6/12). 

Menurutnya, apa yang dilakukan 
Menteri BUMN juga harus menja¬ 
di perhatian seluruh BUMN yang 
ada. Kepala Negara tentunya tak 
ingin peristiwa serupa kembali ter¬ 
jadi di kemudian hari. “Menteri 
BUMN kemarin sudah tegas seka¬ 
li. Itu pesan untuk semuanya, jan¬ 
gan main-main,” tuturnya.. (ROl) 


Jokowi Harus P^ang Pedang Berantas Korupsi 


JAKARTA - Wakil Ketua Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut 
Situmorang melontarkan ungkapan 
menyambut Hari Antikorupsi Se¬ 
dunia 2019 pada Senin (9/12). 

Dia mengatakan Presiden Jokowi 
yang memegang pedang pember¬ 
antasan korupsi. Saut menjelaskan, 
jika ingin berubah, Indonesia mesti 
meningkatkan Indeks Persepsi Ko¬ 
rupsi. Saat ini, Indonesia berada di 
angka 38. “Kalau mau berubah, 2045 


dengan Indeks Persepsi Korupsi 50 
atau 60, kita harus mulai dari se¬ 
karang. Pedang pemberantasan itu 
(ada di) kepala negaranya,” kata dia. 

Memaknai Hari Antikorupsi, Saut 
pun menyebut hari itu menjadi pent¬ 
ing agar dunia menyadari bahaya ko¬ 
rupsi terhadap suatu negara. 

“Hari itu dibuat agar dunia sadar bah¬ 
wa korupsi bisa bikin kiamat suatu neg¬ 
ara. Bikin negara bubar, tidak efisien, 
tidak efektif, tidak adil,” katanya. (TMP) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 












































12 g^Lelemuku 


9 DESEMBER-15 DESEMBER 2019 " 


TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENlKC^il 





GSJA Solafide SaumlaKi Rayakan N 




Kodam Cenderawasih Rayakan Natal Bersama 


JAYAPURA - Sebanyak kurang 
lebih tiga ribu umat kristiani had¬ 
ir dalam acara Kebaktian Keban- 
gunan Rohani (KKR) menyam¬ 
but Natal dan Tahun Baru, yang 
diselenggarakan oleh Kodam XVII/ 
Cenderawasih bekerjasama den¬ 
gan Universitas Cenderawasih, di 
Auditorium Uncen Abepura,Kota 
Jayapura, Papua, Rabu (4/12) 
Suasana penuh suka cita men¬ 
yambut hari kelahiran sang Juru 
Selamat, tampak dari wajah setiap 
orang yang hadir memenuhi ge¬ 
dung Auditorium Uncen. Seraya 
menggunakan topi sinterklas yang 
dibagikan secara gratis di pintu 
masuk gedung, para orang tua, 
remaja dan anak anak tampak ikut 
bersorak sorai melantunkan puji 
pujian yang dibawakan dan dime¬ 
riahkan oleh artis berdarah Papua 
jebolan Indonesian Idol, Nowela, 
dan musikus bertalenta Papua, 
Frans Sisir.. Usai melantunkan puji 
pujian, dilanjutkan dengan acara 
inti yakni mendengarkan firman 
Tuhan yang dibawakan oleh Pdt. 
Gilbert Luimondong S.Th 
Dalam khotbahnya, Pdt Gil- 
berd mengatakan bahwa umat 


Kristen walaupun minoritas 
namun bukan warga kelas dua 
dalam negara Republik Indone¬ 
sia. “Papua tidak perlu peluru 
tapi Papua butuh Cinta Kasih. 
Oleh sebab itu mari kita mene¬ 
bar kasih diantara sesama umat 
manusia,” ujar Pdt. Gilbert 
Dalam kotbah, pendeta Gilbert 
mengambil ayat dari 1 Korintus 
13. Dimana dikatakan Natal adalah 
demonstrasi pembuktian kasih Al¬ 
lah bagi manusia. 

Sementara itu, salah seorang war¬ 
ga, Lukas, warga Sentani mengaku 
senang bisa diundang untuk hadir 
dalam kegiatan KKR ini “Saya sen¬ 
ang dan berterima kasih kepada 
Kodam Cenderawasih yang telah 
menyelenggarakan kegiatan KKR 
ini, semoga kita semua dapat men¬ 
yambut natal di tahun ini dengan 
penuh suka cita,” ucapnya 
Hal senada juga disampaikan, 
ibu Margareta yang berterima 
kasih karena telah mendapat¬ 
kan bingkisan natal dari Kodam 
Cenderawasih “Saya berterima 
kasih, mudah mudah tahun de¬ 
pan, kodam membuat ibadah KKR 
lagi seperti ini, ” katanya. (M02) 


SAUMLAKI - Jemaat Gereja 
Sidang Jemaat Allah (GSJA) So¬ 
lafide Saumlaki di Kabupaten 
Kepulauan Tanimbar menggelar 
perayaan natal bagi anak dan 
remaja pada Jumat (6/12). 

Renungan singkat dibawakan 
oleh salah satu anak remaja je¬ 
maat tersebut, Kalep Hidongn- 
goran. Ia mengutip pembacaan 
Firman Tuhan yang terambil da¬ 
lam kitab Yohanes pasal 6 ayatn¬ 
ya yang ke-47 yang berbunyi ‘Aku 
berkata kepadamu: sesungguhnya 
barangsiapa percaya, ia mempu¬ 
nyai hidup yang kekal’. 

Dalam renungannya, Kalep men¬ 
gajak anak dan remaja yang hadir 
pada perayaan itu untuk mengenal 
jenis-jenis dosa yang menghalangi 
sesorang masuk ke dalam kera- 
jaan surga dan mengatakan bahwa 
hanya Tuhan sajalah yang mampu 
menyelamatkan manusia dari lum¬ 
pur dosa dengan percaya bahwa 
di dalam kebenaran akan Tuhan 
mempunyai hidup yang kekal. 


“Dosa yang menghalangi %kita 
untuk masuk ke surga seperti 
marah-marah teman, membenci 
teman, suka bertengkar, nyontek, 
malas, mengeluarkan kata-kata ko¬ 
tor. Kita tidak akan masuk ke dalam 
kerajaan surge dan jika kita tahu 
yang baik tetapi tidak mau melaku¬ 
kannya itu adalah dosa, contohnya 
bantu orangtua, beribadah, berdoa 
dan baca firman,” ajak Kalep. 

Kemudian Gembala GSJA Sola¬ 
fide, Pdt. Andrew Kelmaskosu pun 
meminta para generasi muda itu 
untuk bangkit menjadi generasi 
yang berbeda dan kuat dengan ta¬ 
kut akan Tuhan serta menantikan 
janji-janji Firman Tuhan, yaitu 
kunci untuk menjadi pemimp¬ 
in-pemimpin yang cerdas di masa 
depan adalah dengan takut dan 
mengasihi Tuhan. 

Perayaan yang di gelar di ge¬ 
dung GSJA Solafide Saumlaki 
itu dihadiri oleh ratusan anak 
dan remaja dari seluruh denom¬ 
inasi gereja di Saumlaki. (L02) 














mm m t 









eiPigiBaiiim 

Hs 


NataL.. 

“Kita harus bersyukur diberikan 
Tuhan merayakan natal dalam 
keadaan yang aman dan mari kita 
berdoa untuk basudara di Ambon 
yang masih ada di tempat-tempat 
pengungsian. Apapun keadaan kita, 
seperti saat gempa kita mencari 
tempat yang lebih tinggi, kita ha¬ 
rus tetap hidup untuk memuliakan 
Tuhan dan satu hal yang penting 
adalah berdoa,” ajak dia di Gedung 
Kesenian Saumlaki, Kecamatan Ta¬ 
nimbar Selatan (Tansel). 

Lheny mengatakan bahwa per¬ 
ayaan natal merupakan peristiwa 
proklamasi tentang Kristus yang 
nyata dan datang untuk menye¬ 
lamatkan dunia serta akan terus 
berlangsung secara universal da¬ 
lam sejarah di dunia. Menurutnya 
merayakan natal bertanda bahwa 
sebagai manusia harus tetap berb¬ 
agi kasih karena kristus lahir untuk 
menunjukkan kasih. 

“Tidak ada satupun yang mampu 
menentang proklamasi tentang Tu¬ 
han yang telah hadir untuk menye¬ 
lamatkan saya dan saudara. Mari 
kita tetap berbagi berkat bagi semua 
orang, dimana saja karena hidup ini 
adalah anugerah untuk berbagi den¬ 


gan orang lain,” kata Leny. 

Kemudian Ketua Pengurus Perse¬ 
kutuan Persaudaraan Maranatha, 
Rynhard S. Matatula Sp., MSi me¬ 
nuturkan sejak tahun 1988 perse¬ 
kutuan Persaudaraan Maranatha 
terbentuk dengan mengacuh pada 
visi besar, yaitu harus menjadi ber¬ 
kat untuk semua orang dengan tu¬ 
lus dan tanpa pamrih. 

“Sesuai dengan awal mula terben¬ 
tuk persekutuan maranatha bersa¬ 
ma dengan pemuda dari Desa Sif- 
nana, Olilit, Kabiarat dan sekitarnya. 
Walaupun kita berbeda tetapi kita 
satu di dalam Tuhan dan harus sela¬ 
lu menjadi berkat bagi semua orang 
bukan karena ada apanya tetapi apa 
adanya,” tuturnya. 

Sementara itu, Pdt. Maklon Elia 
Fatunlebit dalam khotbahnya pun 
mengutarakan dua hal penting dan 
harus dilakukan manusia, yaitu 
kasihilah Tuhan dengan sepenuh 
hati dan berbagi berkat dengan 
sesama. “Berkat datangnya dari Tu¬ 
han, mengalir dari atas ke bawah, 
dari Tuhan ke manusia. Jangan 
tutup berkat bagi orang lain tetapi 
berbagi dan rawatlah alam, jad¬ 
ilah pribadi yang mencintai Allah, 
sesama dan alam,” ajak dia. (L02) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 




























